www.freemagz.com 
a bi-weekly entertainment & lifestyle guide 


EDISI 21” XI “19 / NOVEMBER ~ 2014 
TOYS STORY ISSUE 


Ди B aa 


въ 


Ki ITALIA Indonesia n Piazzaltalia ID Piazzaltalia 10 r r 
JAKARTA SUMMARECON MAL BEKASI 1ST FLOOR $118 SURABAYA GRAND CITY 1ST FLOOR #08-09 2. 


FREECOLLECTIVE ON FREEMAGZ 


999 Likes 
freemagz #freecollective #bestcollections @freemagz 


FREECOLLECTIVE ON FREEMAGZ 


Rules of The Game 


е Upload 4 foto terbaik Anda 
sepanjang tahun 2014 
е Posting foto dalam bentuk grid 


FREECOLLECTIVE ON FREEMAGZ 


freemagz 


Instructions 


e Jangan lupa follow ж @freemagz 

е Submit photo and mention 
@freemagz #freecollective 
#bestcollections 


Ditunggu sampai tanggal 


13 Dec 2014 


AND WIN 5 
SECRET GIFTS! 


MBOT, RIO, MIKHAIL, 


JACQUILINE, NICKY, ч 


МОЕВМАМ,СНАМОВА 


DEODOTUS ALVIKA, 
SUGI HERMAWAN 


21/1 ХІІ 11 19 NOVEMBER 2014 


PRITA 


Ensiklopedia berjalan tentang musik, film 
dan buku. Kolomnya berkualitas tinggi, 


FREE STYLE 


10 / DESIGNER SKETCH - PAUSE AND PLAY 
24 / FREEWILL - ESCAPE HUNT 

28 / GOFAR HILMAN - PREMIUM 

42 / NIGHTLIFE - HANGOVER 


CONTENTS 


WEAR YOUR TOYS! 1 2 


RANDOM FACTS YOU PROBABLY 
DIDNT KNOW ABOUT TOYS 


MAIN ARTICLE 


BOBBY P MULYA 


FACETO FACE 


48 / BEAT - J-MUSIC LAB 2014 

50 / DIGITIZED - DRIVE YOUR DRONE! 

52 / GEAR UP - A MASTERS DEGREE IN CAR DIORAMA 
39 / FLASHBACK - JAKARTA FASHION WEEK 2015 


dengan bahasa ringan yang asik dibaca! 


IVUS, SIDIK, 
TRISNO, TOYO, ISA, 
CHANDRA, DANNY 


FINANCE MANAGER КЕКЕ 


CATHERINE Former editor for lifestyle and 
5 0 7-7 A По entertainment magazine ini paling jago 
Ai A l i SECRETARY _ 122222... Masalah per-indie-an, dari musik, film 

RAHMA sampai art. Simak kolomnya yang berisi 
ИТТЕН informasi yang bisa menambah wawasan 
کے‎ EMAIL 22222, tentang dunia indie lokal, 
INFO@FREEMAGZ.COM 
PUBLISHER 


PT. МАТА SARANA ADHIKA CIPTA 
JL. R.P. SOEROSO NO.321T.2, 
JAKARTA 10330 - INDONESIA, 

TEL. 310 1677, 392 4278, 
FAX. 310 6657 
e-mail: info@natamedia.com 
www.natamedia.com 


ж 


GOFAR HILMAN 


Penyiar Hard Rock FM ini aktif menulis 
di berbagai media cetak di Jakarta dan 
Bandung. Pria yang gemar tato, musik, 
fashion, urban culture, sneakers dan 
photography ini hadir di free! magazine 
dengan bahasan "menyentil" yang asyik 
dibaca di setiap edisinya. 


Free! Magazine mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah membantu 
terbitnya edisi iri. Sirkulasi diedarkan secara 
cuma-cuma setiap rabu minggu kea dan 
ke-3. Free! Magazine dikeluarkan oleh 
PT. Nata Sarana Adhika Cipta. Majalah ini 
dibagikan gratis atau tidak diperjualbelikan 
Dilarang mengutip, menyadur, 
menyalahgunakan бі dan gambar, 
memperbanyak, merusak dan membagikan 
serta menyimpan dalam jumlah banyak 
tanpa izin free! Magazine. Bagi yang 
menemukan, melihat atau mengetahui 
bahwa free! Magazine diperjualbelikan 
harap segera menghubungi kantor redaksi 


HOW IT WORKS: 


лан PRNEDY —— — DOWNLOAD 
[771 SuhumhraGrafstama ара AURECMEDIA DI GOOGLE 
Jaringan Cetak Terpadu m PLAY ATAU APP STORE 


Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan 


BUKA APLIKASI 
AURECMEDIA, 
m KLIK SCAN 


ka App Store 


EDITORIAL LETTER 


If we take a look back, we all had our favorite toy. Bisa sebuah baby doll, action figure 
atau mungkin video game. Kita cukup beruntung dilahirkan di zaman dimana 
mainan sudah sangat variatif dan bisa dibeli dengan mudah. But did you know 
that many years ago kids aren't that spoiled? Sebagian besar masyarakatnya tidak 
mampu membeli mainan untuk anak-anaknya. Cari tahu bagaimana anak-anak 
di masa lalu mendapatkan mainan di rubrik Main Article yang sedikit bercerita 
tentang sejarah mainan, and other random facts about toys. Di tangan Bobby P. 
Mulya, mainan dengan berbagai macam karakter bisa bersatu dan membuat cerita 
dalam satu bingkai foto! Simak wawancara kami dengan Bobby dan segudang 
koleksi mainannya serta caranya mengatur mainan-mainan miliknya untuk 
berpose, di FacezFace. Cek juga Fashion Pages edisi ini yang ternyata mainan 
banyak memberi inspirasi kreatif ke dalam fashion items. Playful and wearable! 


And make sure to check our website www.freemagz.com for more update about 
fashion, music and lifestyle. Coba juga aplikasi Aurec Media kami untuk mendapat 
pengalaman baru membaca free! magazine. Punya aplikasi Flipboard? Read our 
latest issue in a simple way. Also don't forget to follow our Twitter and Instagram B 
freemagz, to get daily snippet about lifestyle and fashion. 


ик 
niu 


ARAHKAN 
SMARTPHONE, 

+ m SCAN DAN ENJOY 
THE VIDEO! 


CARI ARTIKEL 
YANG TERDAPAT 
m ICON SCAN 


STYLE CLUE 


DIE-CAST 


t toy car yang saat ini semakin populer di kalangan foys freak muncul dalam kemasan terbaru dengan ide 
t Wheels in custom’. Bosan dengan bentuk dan desain mainan mobil-mobilan yang sudah build-up dari pabrikan, 
membuat beberapa orang pecinta diecast di Indonesia ini sengaja “merusak” mobil-mobilan yang mereka miliki. 
Tujuannya adalah untuk dimodifikasi sehingga tampil beda atau lebih detail dari desain sebelumnya. 


Photographer : Sugi Hermawan | Styled dan Teks : Dini Indah Lestari 
Products by Jaue Maxx Garage, price by request, phone contact : 276-9657 M 


Update produk terbaru dengan menjadi bagian dari 
komunitas penggemar dan mengunjungi toys fair. Go 
treasure hunters! 


Refreshing, throw-in friendship, and play-ness are one of 
the pay-offs you get. 


Bagi Anda para kolektor die-cast atau penggemar die- 
cast, tentu replika dari berbagai benda tersebut 
merupakan koleksi yang sangat berharga. Karena 
siapa yang menyangka, die-cast ternyata juga bisa 
dijadikan investasi. So, the more scarce die-cast you 
have, the higher its value. 


TOYS STORY ISSUE 19 NOVEMBER 2014 


PERINGATAN: 
MEROKOK MEMBUNUHMU 


FREE STYLE 


WEAR YOUR TOYS! b y 


Di tangan manusia-manusia kreatif, foy isn't just a toy. Mainan yang familiar dengan masa kecil 
kita, sekarang berubah fungsi menjadi aksesoris unik yang menjadi sebuah statement mode yang 
eye catching bagi para pemakainya. Have any other ideas for more toyccesories? 


2 | 4 


„ WX JURUS 
ANTI GALAU 


BUAT KAMU YANG SEDANG KRISIS PULSA 


S 


© 


Call Me Collect SMS 


Gak ada pulsa buat nelpon? Pingin SMS dibayarin teman? 
Hubungi *808*nomor_teman# Tinggal nambahin angka 7 
untuk meminta ditelpon. di depan nomor tujuan. 


Contoh: *808*0812345678# Contoh: 70812345678 
Info lebih lanjut hubungi *500*7# 


Zona Gratis 


Hubungi 
Mau download aplikasi gratis? *500# 
Buka aja: zonagratis.telkomsel.com, mA 
| banyak yang seru untuk kamu mainkan. layanan layanan 
Ы... | Gratis untuk aksesnya, Gratis Download nya! pi 


1. Toy Block Yellow Sweatshirt – Mannequin Plastic — Rp.200.000 | 2. Bracelet Bick Multicolored – Imagine Indonesia - Rp 300.000 | 3. Earring Lego stack — Imagine Indonesia | n fo le bi h la nj ut h и bu n g | *555# 
— Rp. 175.000 | 4. Lego Ring - Imagine Indoensia - Rp. 60. 0000 | 5. Bracelet Lego Simspons - Imagine Indonesia - Rp. 450.000 | 6. Earing Limited Editeon Starwars – Imagine 
Indonesia - Rp. 700.000 | 7. Choco Strawberry Sling Bag - Mannequin Plastic — Rp. 295.000 | 8. Lego Brick Necklace — Imagine Indonesia — Rp. 400.000 | 9. Rosario Necklace Lego 
Woddy - Imagine Indonesia - Rp. 750.000,- | 10.Toys Block Blue Bag - Mannequin Plastic — Rp. 255.000 | 11. Toys Red Tee - Mannequin Plastic — Rp. 190.000 


Foto: Deodotus Alvika | Teks & Stylist: Tengku Arshyaly Faith | Product: Mannequin Plastic (mannequinplastic.blogspot.com) l Imagine Indonesia (Instagram: imagine indo) Info lebih lanjut hubungi 123 (kartuHalo) ап - TELKOMSEL 
155 (simPATI, Kartu As dan LOOP) atau klik www.telkomsel.com 


ну Tom Indonesa at 


FREE STUFF 


Mainan sebenarnya identik dengan teman bermain yang lucu dan menyenangkan. But, as you know every good 
thing has a bad side, and doll is not always cute and fun! Tapi bagi sebagian orang, these creepy dolls menjadi 
tantangan tersendiri untuk di koleksi. Who dare to have a fun play time with them..? 


NECA 12-inch Saw Puppet with Tricycle and Sound - 
Online - Rp. 1.000.000 
Ras ae 


NN c —= 
LN 
SAS \ * 


4 au OF THE FAMILY BOOK 8 MASK SET ! 


Batman: Death of the Family Book and Joker Mask 
Set - Kinokuniya.- Rp-600:000— 77^ 


MCFARLANE - Bram Stoker'$ Dracula Box Set “Wolf _ 
& Bat" - Online - Rp.1.000.000 


He wants YOU for a best friend. 


А ; А == 


Ta. rema 


peti 


NECA ALIEN 18” scale action figure - 
Overthrow Merch - Rp. 1.000.000 


EK 77720297777 
MEZCO TOYS 15 inch Mega Scale Talking "Good 
Guy" Chucky - Kotakkotak Toyz - Rp. 1.500.000 


Santa Jack, Pumpkin - Online - Rp. 500.000 


Nightmare Before Christmas 10th Anniversary Special Е, Jack, 


" | TU AĦTIGULATED ACTION Foun Wits Bomam a ТА, 
Е "ANG EXTEMOASLE INNER Jaw ж 


) 


Products: @mangmoty collections; Kinokuniya (kinokuniya.com) | Kotakkotak Toyz (Facebook) | Overthrow Merch (Facebook) 


| NECA Friday the 13th 2009 Jason Voorhees 
18 Inch Figure - Overthrow Merch - Rp.1.000.000 


Wizkids Games Horrorclix Action Figure 7-Pack Collector's 
Set Freddy Vs. Jason - Overthrow Merch - Rp. 500.000 


NECA The Exorcist Regan Possessed Delux Box Set - 
т Online - Rp. 1.000.000 


е 
r <— 
жібіп HONS po Mi па M, 
Pi ENTE 时 CN in M Ln 
1 


La 


Foto: Michael Timothy | Teks 8 Stylist: Tengku Arshyaly Faith 


BNI GO-GREATORS 2014 MARKETING PLAN CONTEST 


9 NOVEMBER 2014 @ GEDUNG BNI, JAKARTA 


7 
semangat yang membara tentunya. Nah . 


daripada melakukan hal-hal yang negatif, lebih baik 
menjadi kaum muda yang haus akan prestasi, ya kan? 


BNI yang bekerja sama dengan Marketeers dan Mark 


anak muda, khususnya seluruh mahasiswa yang berani 
menumpahkan segala ide-ide kreatif mereka dalam 
ajang Marketing Plan Contest, yakni BNI Co-Creators 
2014. Apresiasi itu tidak untuk juara pertama saja, 


mereka sendiri. Salute! 


Betapa tidak, proses yang mereka lalui saja terbilang 
panjang. Kompetisi ini diikuti oleh 166 tim yang 
masing-masing beranggotakan tiga mahasiswa dari 
100 lebih kampus yang tersebar di delapan kota. Baru 


: Katolik Parahyangan 
. Business School (Jakarta), Universitas Sumatera Utara 
: (Medan), Universitas Islam Sultan Agung (Semarang), 
Bicara soal prestasi, baru-baru ini ada sebuah acara : 
seru dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau : 


k г 3 1 
Final Tingkat | .M y 
adalah tim dari Universitas Indones 


(Bandung), Prasetya Mulva 


Universitas Ciputra (Surabaya), Universitas Gajah Mada 
(Yogyakarta), Universitas Udayana (Denpasar), dan 


: Universitas Hasanuddin (Makassar). 
Plus, Inc untuk memberikan sebuah apresiasi kepada : 


: And the game is just beginning! Para peserta ditantang 


untuk merancang sebuah Marketing Plan untuk 
BNI Taplus Muda. Setiap tim diuji untuk bertindak 


: seolah-olah menjadi Manajer Pemasaran BNI yang 
melainkan untuk seluruh mahasiswa dari delapan kota : 
yang berpatisipasi dan berani untuk menantang diri : 


akan menganalisa landscape bisnis perbankan demi 
menghasilkan akuisisi satu juta nasabah BNI Taplus 
Muda. Dalam proses persiapannya, setiap tim mendapat 
arahan dengan diberikan case study dan guide line agar 
dapat merancang Marketing Plan yang baik dan benar. 


Setelah melalui proses yang panjang, mulai dari seleksi 
awal di kampus masing-masing, hingga ke proses 


. antusiasme dan semangat para finalis yang bertotalitas 
' dalam mempresentasikan hasil karya Marketing Plan 
: masing-masing di atas panggung. Hadir pula beberapa 
' jajaran Direksi dan pejabat tinggi BNI yang langsung 
: didatangkan untuk menjadi juri, mereka adalah Darmadi 


Sutanto, Purnomo B. Soetadi, Azizah Saleh, M. Safri 
Hidayat, dan Waizly Darwin dari MarkPlus, Inc. 


Kini tiba saatnya mengumumkan siapakah tiga tim 
terbaik yang berhak membawa pulang hadiah tabungan 
BNI Taplus Muda sebesar Rp зо juta untuk juara pertama, 
Rp 20 juta untuk juara kedua, dan Rp 10 juta untuk juara 
ketiga. And here are the winners, Adrianus Raditya 
Mahendra, Chevy Andhika Putra, dan Raisa Nabila (tim 
Inertia dari Prasetya Mulya) sebagai juara pertama, lalu 
Anitasari Titiani Widari, Zainina Saphira, dan Wimala 
Puspa (tim Eclat dari Universitas Indonesia) untuk juara 
kedua, dan Rebela Muklim, Lilian Yulia, Cynthia Evelyne 
(tim Satu dari Universitas Ciputra) untuk juara ketiga! 
Well, congratulations guys! 


一 


Mickey Mouse dan WarnerBros menjadi inspirasi seorang ArkivVilmansa dalam 


berkarya. Lokasi favoritnya adalah Jurong Bird Park, Singapore. Di sana, interaksi 
antara pikiran, mata dan kepekaan rasa terjadi. Baginya, ide bisa muncul dari 


mana saja.. 


Tema seperti apa yang menarik untuk diangkat 
menjadi sebuah ide? 

Saya selalu tertarik dengan dunia imajinasi saya 
sendiri. Itulah yang sering dijadikan tema dalam 
berkarya. 


Adakah motivasi di balik pemilihan setiap 
tema? 

Dunia arsitek sangat berpengaruh dalam saya bekerja 
sampai saat ini.’ Form follow function’ tetap menjadi 
panduan untuk saya menentukan sebuah tema. 
Berawal dari bentuk/drawing yang saya kerjakan sambil 
membuat cerita di belakangnva. 


Unsur animal dan plants/flowers menjadi 
objek vang ada di beberapa karva Anda, apa 
alasannya? 

Who doesn't like Mickey? I’ve always wanted to have a 
character represent me, and that’s what I’m currently 
doing with Arkiv.I get my inspiration from everything 
that caught my attentions, travel somewhere, listen 

to music, daily life, colours, and to me ideas are 
everywhere. Flowers dan elemen lainnya adalah 
sebagai elemen pelengkap untuk membuat karya saya 
lebih indah 


Tentang warna, apa yang menjadi dasar dalam 
pemilihan warna? 

Warna merupakan ekspresi dari diri saya sendiri yang 
tidak terpaku oleh kebosanan. Dari warna saya dapat 
berimajinasi tentang banyak hal. Adapun beberapa 
painting yang warnanya monochrome berarti saya lagi 
bosan 


Proyek apa saja yang pernah Anda kerjakan? 
Ada cerita menarik? 

Selama ini saya sudah melakukan beberapa solo show 
di US, Europe dan Asia lainnya. Paling menarik adalah 
di US. Saya merasakan perbedaan budaya di sana, 
apresiasi mereka terhadap karya seni melebihi orang di 
belahan dunia manapun. 


Saat ini atau untuk ke depannya, apa yang ingin 
Anda kerjakan atau dicapai? 

Untuk saat ini lagi sibuk mempersiapkan Solo show 

di Singapura bersama Element Art Space, Singapore. 
After that, in Japan. Future project, saya ingin membuat 
instalasi yang besar, dan bisa dinikmati oleh banyak 
orang. 


Gaya/karakter Anda dalam berkarya? Apa yang 
mendasarinya? 

Saya lulus dengan gelar Arsitek. Architect world has 
changed my life completely to see things differently as a 
new form of art. 


Siapakah muse Anda dalam berkarya? 
I love Piet Mondrian as my minimal, also Murakami's 
work. 


Tentang elemen, visual yang tampak pada 
karya, apa elemen yang menjadi basic dalam 
karya Anda? 

I love to tell stories with lines and my signature style 
gives me the flexibility to explore. | believe it’s an 
amalgamation of fine art and architecture. During my 
undergraduate years when | was doing architecture l got 
used to drawing straight and curvy lines. | always try to 
emphasize solid lines in my works. Dan juga saya sering 
dijadikan elemen yang penting untuk karya saya. "/ 
can't fly without wings" ... silahkan diartikan sendiri. 


PLS 


г я і 
ГЗ 


Текѕ : Dini Indah Lestari | Photo :ArkivVilmansa док. 


Photographer : Michael Timothy | Text : Raisha Wirapersada 


STEAL STYLE 


il 
Crop Top 8 Pants bv Rosebud Japan 
Shoes bv Sophia Webster 

Bag by Phillip Lim 

Handmade Bracelet 


2. 

Crop Top bv Zara 

Pants by Broderie& Co 

Shoes bv Salvatore Ferragamo 
Clutch bv DKNV 

Watch bv Marc Jacobs 
Handmade Bracelet 


3. 

Inner Top & Necklace by Zara 
Knitwear bv Rosebud Japan 
Pants by H&M 

Shoes by Anna Sui 

Clutch by Tory Burch 

Watch by Karl Lagerfeld 


Young and restless, mungkin julukan tepat 
buat cewek yang memiliki nama lengkap 
Cissylia Stefani Andica ini. Memulai karier 
menjadi seorang Associate Account Director 

di sebuah advertising agency, Sisil bisa juga 
mengaplikasikan kreatifitasnya lewat fashion 
yang dikenakan sehari-hari. Funky but clean, 
and a lil’ classy touch, itulah signature style dari 
Sisil yang juga hobby mengkoleksi berbagai 
jenis sepatu ini. Let's steal her style here! 


MAIN ARTICLE 


Seas NM 


Y 
"BU HY 


ni uL 


macie him er her 


n Uu 


UT 


Teks: FDR (berbagai sumber) 


EG Z3 “, ШЕР, >... 

е Although Teddy Bears аге cute, there’s nothing cute 
about how it got its name. Namanya diambil dari 
Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt 
yang kerap dipanggil Teddy. Dalam perjalanannya 
berburu beruang, Teddy tidak bisa menemukan 
satu beruang pun untuk dibunuh. Asistennya 
berinisiatif dengan menangkap seekor beruang 
dan mengikatnya ke pohon untuk kemudian 
dibunuh oleh Teddy. Meski Teddy menolak karena 
menganggap cara seperti itu tidak sportif, ia 
memerintahkan asistennya itu untuk membunuh 
beruang tersebut agar tidak menderita lebih lama. 


e Anda pasti tahu Twister, game yang dimainkan di 
atas matras plastik dan mengandalkan kelenturan 
badan. Nah, saat pertama kali keluar di tahun 
1966, kritikus menjuluki Twister sebagai "sex in a 
box”. Whaaa? 


A BRIEF HISTORY 


Dulu, sebagian besar masyarakat adalah orang yang 
tidak mampu. Anak-anaknya jarang punya mainan, 
waktu mereka untuk bermain pun terbatas karena 
sibuk membantu orang tuanva bekerja. Kalaupun 
punya mainan itu adalah buatan tangan orang tuanya. 
Untuk anak perempuan, biasanya mereka dibuatkan 
rag dolls atau doll house. Sedangkan anak laki-laki 
kebanyakan dibuatkan wooden gun untuk anak-anak 
kota, dan spear atau bow and arrow buat mereka yang 
tinggal di pedesaan. Lain hal dengan mereka yang 
beruntung karena terlahir dari keluarga kaya yang 
mampu membeli mainan. Pilihan mainannya lebih 
banyak, dan hampir seluruhnya berasal dari Jerman. 
Construction toys (mainan konstruksi/disusun atau 
dibangun), seperti Meccano Aeroplane, adalah salah 
satu yang populer. 


Pada awal abad ke-20, Jerman menjadi produsen 
terbesar Tin Toys (mainan yang terbuat dari bahan 
timah), yang kemudian menjadi ilegal karena 
menghasilkan pinggiran yang tajam. Meski produksi 
mainan terbesar berasal dari Jerman, setelah Perang 
Dunia | berakhir, banyak orang yang tidak mau 
membeli produk apapun dari Jerman. Alhasil, Jerman 
terpaksa mengganti label “Made in Germany” yang 
tertera pada setiap mainan menjadi “Foreign”. 


Dalam perkembangannya, mainan terus berubah 
mengikuti sejarah dan budava dunia pada saat itu. 
Contohnva, saat Perang Dunia l sedang berjalan, war 
tovs menjadi marak. Mulai dari soldiers, camouflage 
truck sampai RAF (Roval Air Force) girl doll. Peristiwa 


е Seorang perempuan bernama Eleanor Abbott 
menciptakan racing board game vang diberi nama 
Candyland. Ide ini tercetus saat Eleanor sedang 
dalam masa penyembuhan dari penyakit Polio dan 
ingin menciptakan sesuatu yang bisa menghibur 
anak-anak sakit yang terbaring di tempat tidur. 


е Mr. Potato Head adalah mainan pertama yang 
diiklankan di televisi, dan juga merupakan mainan 
pertama yang memanfaatkan bahan makanan. 
Yep, sebelum akhirnya diproduksi dari bahan 
plastik, mainan iconic ini awalnya terdiri dari bagian 
tubuh seperti mata, telinga, hidung dan aksesoris 
yang bisa ditancapkan pada kentang. 


e Tablod Inggris, The Sun, memberitakan bahwa 
Ratu Elizabeth Il menyimpan the famous Rubber 
Ducky yang diberi mahkota di kamar mandinya. So 
don't be ashamed if you're still keeping yours. 


bersejarah lain seperti saat manusia pertama kali 
menginjakkan kakinya di bulan melahirkan space 
related toys seperti rocket, moon buggy, robot, 
dan sebagainya. Keberadaan televisi yang mulai 
marak setelah Perang Dunia | berakhir lagi-lagi 
mempengaruhi perkembangan mainan. Mainan mulai 
mengikuti program yang ada di televisi sehingga 
terciptalah TV & Film Related Toys, di antaranya yang 
terkanal adalah Batman dan Thunderbirds. 


Di awal berakhirnya Perang Dunia I, banyak industri 
di Jerman dan Jepang yang runtuh karena peristiwa 
pemboman. Untuk membangkitkan kembali, 
Amerika mendorong Jepang untuk meningkatkan 
produksi mainan, dengan janji akan membeli semua 
produk mereka. Jepang menuruti Amerika dan 
mulai mencontek desain mainan Jerman. Mereka 
membuat kemajuan dengan menciptakan mainan 
yang menggunakan tenaga baterai dan wind-up toys 
(menggunakan clockwork motor atau tenaga mesin 
jam). Dari sinilah awal post war industrial revolution 
di Jepang. Revolusi ini semakin membukakan jalan 
bagi para pelaku industri mainan untuk memproduksi 
dalam jumlah besar, dan harga mainan perlahan- 
lahan menurun. 


е Mainan favorit untuk memancing kreativitas anak, 
Play-Doh, merupakan pembersih wallpaper di awal 
produksinya di tahun 1930-an, dan hanya memiliki 
satu warna, yaitu off-white. 


е Kelompok militer Amerika di Irak menggunakan 
Silly String, mainan berbentuk spray yang 
mengeluarkan untaian berwarna cerah, untuk 
menemukan tripwire di dalam gelap dengan 
menyemprotkannya ke udara sebelum memasuki 
sebuah gedung. Tripwire adalah semacam 
kawat yang hampir tak terlihat oleh mata yang 
dihubungkan pada bom. 


< 


Ki 


人 上 


ДАЛАА), 


PIN —- 
wT тт" 


i. E 


У РЕ 
AN + 


> 


The Avenging Narwhal 

This toy has all kinds of wrong. Narwhal adalah sejenis 
paus yang memiliki gading panjang dan hidup di 
perairan arktik di sekitaran Greenland, Kanada dan 
Rusia. Mainan keluaran Archie McPhee ini terdiri dari 
Narwhal, gading yang bisa dilepas dan pinguin yang 
bisa ditusuk. Jika membeli versi play set, Anda bukan 
hanya mendapatkan satu, tapi empat gading, plus 
dua binatang menggemaskan lain yang bisa ditusuk 
sesuka hati, yaitu koala dan anjing laut. How adorable?! 


А7) 


ДАДАЛ 


The Face Bank 

Jepang memang ahlinya yang aneh-aneh. They 
created a freaky looking coin eating bank. Celengan 
ini dibuat dua versi, full face dan just nose and mouth. 
Face Bank akan mengeluarkan suara layaknya perut 
yang ‘keroncongan’ karena kelaparan setiap kali 
didekatkan dengan uang, dan bersendawa usai uang 
tersebut 'dimakan'. 


THESE TOYS AREN'T MADE FOR KIDS 


Toys are not always fun and games. Buktinya, ada saja perusahaan mainan atau individu yang terpikir untuk membuat mainan yang 
bisa dibilang cukup ‘menggangu’. Shockingly, mainan ini menargetkan anak-anak sebagai konsumennya. 


Baby's First Baby 

Congratulation, you're baby doll is pregnant! Baby's 
First Baby adalah kreasi seorang artist bernama 
Darren Cullen di tahun 2012, menampilkan baby doll 
yang sedang hamil lengkap dengan stretch marks, 
cravings dan air ketuban yang bisa pecah. As if it's not 
disturbing enough, the baby's fetus is also pregnant! 
Banyak yang menganggap kalau baby doll ini dibuat 
atas dasar kekhawatiran terhadap meningkatnya 
kehamilan di usia remaja. Hal ini dibantah oleh Darren, 
di website-nya ia menulis, "I'm not. It's about the way 
these toys intrinsically train girls to have and care for 
children while they are still only children themselves." 
Bagaimana? Setuju dengan cara Darren? 


Fugglers 
Merupakan stuffed animal toys (plushie) buatan 
tangan seorang wanita bernama Mrs. McGettrick 
asal Canterbury, Inggris. Yang membuat fluggers 
unik adalah setiap bonekanya didesain one-of-a-kind. 
Namun boneka ini jauh dari menggemaskan. Fluggers 
terkenal dengan giginya yang menyerupai gigi asli 
manusia. Bahkan rumornya, boneka menyeramkan 
ini menggunakan gigi manusia asli, yang kemudian 
dibantah oleh Mrs. McGettrick sendiri. Tertarik? 


Fluggers bisa dipesan via online di Etsy. 


Hugo: Man of a Thousand Faces 

Dibuat di tahun 1975 oleh perusahaan mainan Kenner, 
Hugo sempat populer di kalangan anak-anak karena 
bisa didandani sesuka hati. Mainan ini dilengkapi 
make up kit dan punya berbagai pilihan aksesoris 
untuk dipasangkan ke wajah Hugo, seperti janggut, 
cambang, wig, kacamata, dan masih banyak lagi. 
Yang ‘menganggu’ adalah wajahnya yang menyerupai 
pembunuh berantai berdarah dingin, dan "seribu 
wajah" adalah his endless disguise. Meaning, in real life, 
he could be anyone, anywhere near us. If that doesn't 
creep you out, you got no imagination, my friend. 


M 


Ре” i 


(3 Drink Responsibly ~s.. 
' A 4 


^ М; = s 


TOYS STORY ISSUE 


- IT'S MIX MAX TIME - 


Мн ERAL 
OĦAĦALI lan ja Mu 
| ve. 
PL ENG парак DJENG 
hi Baruh 275en Ме 
— EN 
- = 


alam masih panjang, доп! 
Ме drunk easily. Awali 

malam seru Anda dengan 
sesuatu yang ringan sebelum 
nantinya menyesap minuman 
“berat” di klimaks acara. Mix Max 
Vodkamix, minuman perpaduan 
vodka dengan rasa buah segar jadi 
pilihan cocok untuk Anda, ladies 
yang butuh starter drink yang ringan 


dan menyegarkan sebelum memulai 
malam. Rasa buah Cranberry, 
Blueberry, Cocktail, Exotic Blue 
dan Ice Glacier dicampur dengan 
distilled vodka yang menghasilkan 
perpaduan cocktail yang pas 
dengan jumlah alkohol yang enggak 
lebih dari 5%. Enjoy your wild and 
unforgettable party, but remember, 
drink responsibly is a must! 


19 NOVEMBER 2014 


Now available at : Alfomart | Indomaret | Circle K | Alfamidi | Lawson | 
Seven Eleven | Mail Bali Kuto Galleria | Supermarket nationwide near you 


Cities : Jakarta | Ball | Bandung | Medan | Yogyakarta | Surabaya | Manado | 
Lampung | Riou | Kalimantan 


www. mixmax. co. id GMixMex Vode ВЕ 


И АТ 3x, 


F FOR FASHION 


JULIETTE. 


LETTERS FROM JULIETTE 


White Dress, SADA by Melita Witono 
Outer, LENNY AGUSTIN 


Captured by Michael Timothy 
Styled by Raisha Wirapersada 
Brushed by Dhita Nerisa (082137993244) 
Talent: Vita (WYNN Models) 
Wardrobe: SADA by Melita Witono (@melitawitono Tel: 082188788803), 
Lenny Agustin (JI. Setiabudi 2 NO. 500 Jakarta Selatan. Tel: 021-5207355) 


FFOR FASHION Ji 


Pa 

ша Те [m 

АР 

т | re 
ita 
ч 


Ess | Double White Dress, LENNY AGUSTIN 


FFOR FASHION 


Ú SUNDAY MORNING 


Top, SADA by Melita Witono 


| 
SLEEP QVER + White Skirt, LENNY AGUSTIN 


Тор, SADA by Melita Witono 


FASHION ON WEB 


Go to Free 


&-magZ ОП WWW. 
freemagz.com to 
^ get more style! 


SUNNIES BY CRAIG 
AND KARL FOR LE 
SPECS AT 303 
STORE JAKARTA 


CAPTURED BV HAQI CAHVA 
(INSTAGRAM : HAQEEV) А 


GIRE py. 


e STYLED BY TENGKU 
ARSHVALV FAITH 


DRESS BV 
PATRICE FOR 
FASHION FIRST 


SHOES BV 
MELISSA 
e 
Brushed bv Jeidv at Puspita Martha International School 
Model: Frisca (The a Team) e 
Wardrobe: The Goods Dept Jakarta (Pondok Indah Mall 2, 3“ Floor, Pondok Indah Jakarta Selatan) | 707store (JI. Kemang Utara raya е 


no. 8b) | Fashion First Jakarta Jl. Cikajang по 48, Jakarta Selatan) | Melissa Store ( Plaza Senayan, 2" Floor, senayan Jakarta) 
Photo Location : Puspita Martha Beauty School Studio (Jl. K.H Wahid Hasyim No.19 - 21, Gondoangdia Jakarta Pusat) 


FASHION ON WEB 


BELT 
BY FLIRT 


FOR FASHION FIRST 


SWIMSVIT BV 
OLENKA AT THE 


60 L i £ £ IN NEU 
PLASTIC, ITS 
FANTASTIC” 


LONG SHIRT 

BY HOVSE OF 
HOLLAND AT 303 
STORE JAKARTA 


YELLOW BAS 
BY MOOZEE 
AT THE 
©6605 DEPT 


MARY FANE 
SHOES BY 
MELISSA 


Sir Arthur Conan Doyle once wrote, "It is a capital mistake to theorize before you have all 
the evidence. It biases the judgment.” Para penggemar serial detektif seperti Sherlock 
Holmes pasti tahu betul bahwa sebelum menarik kesimpulan, ada bukti yang harus 
ditemukan dan diuji kebenaranya. Sekarang, Anda bisa menguji kemampuan Anda 
untuk memecahkan sebuah kasus di Escape Hunt, the first indoor detective game in 
Jakarta. Anda akan diajak mundur 100 tahun silam dan bertindak sebagai seorang 
detektif yang diminta memecahkan sebuah kasus seperti Kidnapping in Study Room, 
Murder In The Bedroom, or Explosion In The Kitchen. Masing-masing tim yang terdiri 
dari 2 hingga 5 orang akan diberikan waktu sebanyak 60 menit untuk mencari petunjuk 


guna menemukan jawaban dari kasus yang ditangani. LOTUZ 

Just act like you're Sherlock Holmes, Anda harus berpikir out of the box ketika СА 

memecahkan petunjuk-petunjuk yang Anda temukan di Escape Hunt. Hal-hal yang & BY YOSEP SINUDARSONO 
Anda anggap remeh justru bisa menjadi sebuah petunjuk penting yang membantuAnda 


menyelesaikan kasus yang sedang ditangani. Kerjasama tim dan ketelitian jelas sangat 
dibutuhkan ketika Anda bermain di Escape Hunt, that is why bermain di Escape Hunt 
merupakan salah satu sarana pengembangan diri dan kerjasama tim yang baik. Jika 


f, b 


Aie т: 


д. 
А 


i ? l ) | Ketika mainan kembali naik daun seperti sekarang ini, salah satu yang unik, The Tin Industry LOTUZ merupakan brand ready to wear asal Indonesia karya Yosep Sinudarsono 
Anda menemukan kesulitan Заа Етар petunjuk, Anda bisa Meminta bantuan game turut serta meramaikan. Kalau masih ingat jenis mainan yang dengan sederhana terbuat yang merepresentasikan semangat wanita modern. Koleksi Lotuz yang tidak 
master untuk memberikan ae репсегаһап dengan konsekuensi waktu bermain dari kaleng waktu Anda kecil, The Tin Industry membuat mainan seperti itu, namun lebih lekang oleh waktu dapat dikombinasikan dalam gaya yang cocok dikenakan 
Anda akan dikurangi 1 menit-setiap Anda meminta bantuan. Kepuasaan tersendiri menarik. Dan tentunya proses produksi setiap mainan yang dibuat diperhatikan lebih detail. untuk day dan night look. Untuk edisi pertama ini, Lotuz mengeluarkan koleksi 
akan akan rasakan ketika Anda berhasil memecahkan kasus yang Anda tangani and Pemilihan material yang berasal dari piringan kaleng membuat mainan dari The Tin Industry Fall/Winter 2014 yang bertema Forbidden Garden, taman misterius dengan 
successfully escaped from the CHIMIE SCENE roon: Mal bermain, Anda dapat menikmati kelihatan vintage. Tinta warna yang digunakan juga bukan tinta sembarangan. Melaui proses Yin dan Y ang dari tanaman mengerikan dan bunga indah yang berkembang, 
tea UME. yang kemudian dilanjutkan dengan ди photo menggunakan detective multi-coloring yang menggunakan bahan kimia, tinta tersebut menghasilkan gambar dan mempresentasikan dua sisi wanita modern yang kuat dan feminine. Hampir 
props yang menarik. It's a very fun challenging game indeed! Before entering the room, warna yang sekualitas dengan foto. Kendy Tandiono yang berada di balik The Tin Industry keseluruhan koleksi yang ditampilkan adalah dress versatile yang dapat 
remember to what Agatha Christie said before, “Use that fluff of yours you call a brain. mengatakan kalau dia memang mengutamakan visual dan material di dalam setiap produksi digunakan untuk acara formal dan semi-formal. Serta warna pada koleksi 
ні mainannya. Kendy sendiri adalah seorang penggemar mainan, dan dia jatuh cinta pada pertamanya ini melambangkan sikap dan siklus seorang wanita, seperti putih 
222... Jakarta Selatan 22730 mainan jenis ini, dan mulai mencemplungkan diri di bisnis ini sejak beberapa tahun lalu. (kelahiran), merah(kebahagiaan), hitam (kesedihan), dan abu-abu (kebosanan). 
10.00 — 21.00 т” 
Rp 600.000 for 2 persons - Rp 1.050.000 for 5 persons Е dic 4... 2 т ei dd Ha Blok E, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
2. thetinindustry 3,000,000 — 5,000,000 & Custom > 10,000,000 
СЕ: Ed rne rin Industry G @Ysinudarsono 
WwW.escapehunticomi ® www.thetinindustry.com @Yosepsinudarsono 
а thetinindustry@gmail.com ti fb.com/Vosepsinudarsono 


Jakarta@escapehunt.com 


THE GREENFOREST RESORT 


Bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah. 
Terdengar sudah biasa buat Anda? Tidak ada yang biasa saja 
di The Green Forest Resort. Alam sekitarnya sungguh indah, 
udaranya sejuk dan rasakan terbangun dari tidur lelap Anda 
sambil mendengarkan kicauan burung. Kurang lebih ada 
38 suite cottages, deluxe cottages dan superior rooms untuk 
tempat Anda berteduh sambil menikmati segala pelayanan 
di sini. Semua cottages di sini dibangun dari kayu, sehingga 
Anda bisa semakin merasakan naturalnya. Kembali ke alam 
adalah konsep The Green Forest Resort. 


Teks: Jacquiline | Foto: Ricky 


Bicara soal fasilitas, sudah tentu The Green Forest Resort 
memberikan yang terbaik untuk para tamunya. Mulai dari 
spa sampai taman rekreasi akan membuat masa inap Anda 
di sini semakin tidak terlupakan. Salah satu fasilitas terbaru 
milik The Green Forest Resort adalah sebuah kapel. Anda bisa 
melangsungkan upacara pernikahan yang sangat romantis. 
Letaknya di puncak bukit resort ini, sudah tentu alam sekitar 
akan menjadi saksi indahnya upacara pernikahan Anda. 


Q Jl. Sersan Bajuri no. 102 Cihideung - Bandung - Indonesia 
@ Phone 022-2787939 

Start From Rp. 900,000 
[3 @greenforest_bdg 

Green Forest 

www.thegreenforestresort.com 


Ё ManhattanPortage.Indonesia Е @MPBAGSID JO @MPBAGSID 


Available at: 
The GOODS Department, SOGO Central Park, SOGO Kota Kasablanka, SOGO Pondok Indah, METRO Pondok Indah, Distributed by: 
METRO Gandaria City, Lotte Shopping Avenue, Plaza Indonesia Lt.5, Parkson St. Moritz Lippo Puri Mall % FT MULTIFORTUNA SINARDELTA 


taq TID CL b 


一 | \ 1 


EJ TOYS STORY ISSUE 19 NOVEMBER 2014 TOYS STORY ISSUE EJ 


ESCAPE 


THE GREAT 


“Ren, mau ikut enggak ke Himalaya?”, ajakan teman baik saya yang 
10 menit pertama masih saya anggap bercanda, dan untuk waktu 
yang lama setelahnya tetap saya asumsikan bercanda. Pantai, kota 
maju, dan negara dengan nilai budaya atau historis tinggi adalah 
tempat-tempat yang lazim dan rasional untuk saya dengar ketika 
teman saya mengajak traveling. Tapi Pegunungan Himalaya, sebuah 
tempat legenda yang saya pernah dengar dari buku-buku geografi 
ketika sekolah, baru sekali ini saya dengar untuk dijadikan tujuan 
wisata. Memikirkan apakah saya mau ikut dalam wisata ini serumit 
memikirkan apakah kata “wisata” memang layak untuk disandingkan 
dengan kata “Pegunungan Himalaya”. 


The Journey of Life, Begun 
Вегка informasi dari dunia maya, 
perjalanan ke Pegunungan Himalaya 
tidak semenyeramkan yang saya 
bavangkan. Tujuan wisata ini mungkin 
berbeda dengan karakter wisata- 
wisata saya sebelumnya, tapi unsur 
fun,refreshing, relax, seru, melihat 
alam yang sangat indah, dan unsur 
lainnya yang memang harus melekat 
dalam aktivitas wisata tetap ada. 
Dan bonusnya, wisata ke Himalaya 
“menggugah kehidupan". 


Pegunungan Himalaya merupakan 
barisan pegunungan sepanjang +2400 
km yang melalui 5 negara, yaitu 
Pakistan, India, China, Bhutan, dan 
Nepal. Sekalipun terbentang di antara 
kelima negara tersebut, namun 8 dari 
10 gunung tertinggi di dunia, termasuk 
di antaranya Mount Everest, berada di 
Nepal. Hal tersebutlah yang membuat 
Nepal menjadi gerbang utama bagi 
para pendaki dan para trekker untuk 
memasuki Pegunungan Himalaya. 


Dalam 1 tahun, terdapat 2 periode best 
season untuk mendaki Pegunungan 
Himalaya, yaitu Februari hingga April, 
dan Oktober hingga November. 
Oktober hingga November merupakan 
awal memasuki musim panas sehingga 
suhu udara tidak terlalu dingin, vegetasi 
selama pendakian masih terlihat 
hijau, udara bersih, dan pemandangan 
Pegunungan Himalaya dapat terlihat 
sangat jelas. Tidak heran periode bulan 
tersebut merupakan puncak kedatangan 
‘jemaah’ trekkers dari seluruh dunia ke 
Nepal, termasuk juga saya yang datang 
di bulan Oktober. 


Setelah melatih kesiapan fisik selama 
dua bulan, termasuk mencoba mendaki 
gunung lokal, maka berangkatlah 4 
orang Indonesia dengan pengalaman 
naik gunung yang masih minim ini ke 
Himalaya. Ira sang pencetus ide, yang 
kemudian Ira mengajak Andi, yang 
kemudian Andi mengajak saya, yang 
kemudian terakhir saya mengajak Iniz 


teman kantor saya. "It's not just about 
where you go, but it's also about who 
you travel with”, maka dalam wisata 
yang menuntut kesiapan fisik dan tidak 
adanya jaminan kenyamanan ini, sangat 
penting partner berwisata memiliki 
persamaan karakter agar perjalanan 
dapat berjalan dengan lancar dan 
menyenangkan. 


Terdapat dua airlines dari Jakarta 
dengan transit di Kuala Lumpur yang 
dapat dipilih untuk menuju Kathmandu, 
Ibukota Nepal. Berita baiknya, salah 
satunya adalah low cost carrier dengan 
perbedaan harga yang cukup signifikan 
jika dibandingkan full service airline. 
Selain perencanaan waktu yang tepat, 
penting juga untuk memilih operator 
trekking. Kunci penting untuk memilih 
operator yang terbaik adalah review dari 
para trekkers yang telah menggunakan 
jasa mereka. Trip Advisor merupakan 
salah satu situs yang menyediakan list 
operator dengan sangat lengkap berikut 
review pengalaman para trekkers. 


Untuk trekking di Himalaya ini, kami 
menentukan Annapurna Base Camp 
(ABC) dengan ketinggian 4.130 meter 
di atas permukaan laut (mdpl) sebagai 
tujuan akhir. Pendakian menuju 
ABC memakan waktu 4 hari dimana 
setiap harinya kami akan bermalam di 
penginapan khusus untuk para trekker 
yang berada di setiap desa yang kami 
tuju. 


Up to the Sky 

Pada tanggal 16 Oktober 2014, 
kami terbang dari Jakarta menuju 
Kathmandu dengan transit di Kuala 
Lumpur. Saat transit selama 4 jam, 
kami menerima berita buruk tentang 
keadaan Pegunungan Himalaya. Paling 
sedikit 43 orang ditemukan meninggal 
di jalur pendakian Annapurna Circuit 
yang dipicu ujung ekor topan Hudhud. 
Informasi minim yang diterima, 
membuat kami bertanya-tanya apakah 
memungkinkan untuk dapat menjelajah 
Pegunungan Himalaya hingga mencapai 


Pemandanganidi Nagarkot saat pagi 


iow 


ж 


-Teks & Foto: Rendi Kain - 


Kembali ke MB 
pL ең 


Annapurna Base Camp? 


Penerbangan dari Kuala Lumpur 
menuju Kathmandu memakan waktu 4 
jam 25 menit. Seolah menjadi ucapan 
selamat datang di wilayah pegunungan 
tertinggi di dunia, beberapa saat 
sebelum mendarat, kami disuguhkan 
dengan pemandangan gugusan puncak 
gunung yang tertutup penuh oleh salju 
dan terlihat bermunculan di atas awan. 
Untuk dapat menikmati pemandangan 
luar biasa ini, pastikan untuk duduk di 
jajaran kursi bagian kanan pesawat. 
Proses pertama yang harus dilakukan 
setibanya di airport adalah pengurusan 
Visa on Arrival. Agak berbeda dengan 
airport pada umumnya, barang bawaan 
penumpang pesawat digeletakkan di 
atas lantai, dan kita diberi keleluasaan 
untuk mencarinya sendiri. Untuk itu 
pastikan carrier yang dibawa tertutup 
dengan erat, dan diberi tanda pengenal 
yang jelas. 


Sebelum kami memulai pendakian, 
kami telah merencanakan untuk 
mengunjungi 2 kota terlebih dahulu, 
yaitu Nagarkot dan Kathmandu itu 
sendiri. Nagarkot merupakan pedesaan 
yang terletak 32 km sebelah timur 
Kathmandu dengan ketinggian 2195 
mdpl. Kathmandu adalah Ibukota 
Negara Nepal dengan luas wilayah 
sepersepuluh kota Jakarta. 


Setelah menginap di Nagarkot dan 
Kathmandu, kami menuju Kota Pokhara 
yang merupakan base bagi para trekkers 
sebelum memulai pendakian. Kota 
yang memiliki ketinggian sekitar 1000 
mdpl ini memiliki landmark utama, 
yaitu sebuah danau bernama Phewa. Di 
sepanjang bibir danau terdapat banyak 
hotel dan restaurant yang menyuguhkan 
pemandangan danau dan pegunungan 
yang tertutup salju. 


Nayapul yang berjarak 1,5 jam 
perjalanan menggunakan mobil dari 
Pokhara adalah starting point utama 
bagi para trekkers untuk memasuki 
berbagai jalur pendakian seperti trek 
Poon Hill dan trek menuju Annapurna 
Sanctuary ataupun Annapurna Base 
Camp. Di Nayapul, setiap trekkers 
harus mengurus perizinan mendaki 
dan membayar entry permit sebesar 
2.000 Rupee atau sekitar Rp 250.000,- 
. Pendakian dari Nayapul (1070 mdpl) 
dimulai dengan jalan bebatuan yang 
cukup lebar untuk dilewati mobil. 
Pada awal trek, jalur pendakian akan 
mengikuti aliran Sungai Gandaki, 
salah satu sungai utama di Nepal yang 
mengalir hingga ke Tibet dan India. 
Suara aliran sungai dan pemandangan 
Gunung Machhapuchhre atau dikenal 
dengan namalain Fish Tail telah menjadi 
penyemangat yang sangat baik di awal 
trekking. Setelah melewati jalan yang 
cukup lebar, trekking akan dilanjutkan 
dengan menaiki anak tangga yang 
sangat curam. Jembatan gantung yang 
melewati sungai, jalur kecil di pinggir 
tebing yang terjal, sangat sering kami 
temui. 


Hari ketiga merupakan awal perubahan 
segalanya. Memulai pendakian dari 
Dovan yang terletak di lembah gunung, 
kami memasuki hutan hujan tropis 
yang cukup rimbun dengan sesekali 
melewati sungai-sungai kecil. Setelah 
trekking selama hampir 5 jam, keluarlah 
kami dari rimbunnya hutan tropis dan 
beralih pada gunung bebatuan yang 
sangat indah. 


Kami terus melanjutkan perjalanan 
menuju tempat istirahat sementara 
berikutnya, yaitu Machhapuchchhree 
Base Camp atau lebih dikenal dengan 
singkatan MBC. Dari ketinggian 3700 
mdpl ini, salju di atas gunung sudah 
terlihat begitu dekat. Pendakian dari 


MBC ke ABC akan menempuh waktu 2 jam. Sekalipun dikelilingi dengan gunung yang 
tertutup salju, jalan yang kami lalui adalah tanah berdebu dengan ilalang kering di 
sekitarnya. 


Hingga akhirnya, langkah ini menapakkan kaki kami ke salju untuk pertama kalinya. 
Dalam waktu yang berdekatan, mata ini sudah dihajar kembali dengan keindahan alam 
yang sangat luar biasa. Batuan-batuan besar di tengah padang salju putih menjadi 
pemanis yang alaminya sudah indah ini, dan tentunya akan termanfaatkan menjadi 
spot foto yang keren. Konsisten melangkah, akhirnya kami melihat dari kejauhan 
papan penanda sebuah lokasi. Papan yang bertuliskan Annapurna Base Camp 
tersebut telah menjadi konfirmasi, paling tidak bagi saya pribadi, untuk menyatakan 
tidak ada yang tidak bisa dilakukan jika dengan persiapan yang baik dan kerja keras. 


Anak-anak Suku Gurung penduduk lokal Desa Ghandruk | 


Merah Putih di Annapurna Base Camp 


A Spiritual Expedition 

Setelah sebagian besar liburan selama ini selalu dihabiskan di pantai, maka mendaki 
gunung hingga menjadi momen yang sangat berbeda dan tentunya istimewa untuk 
saya. Terlebih saya tidak memperkirakan bahwa ABC akan tertutup oleh salju yang 
membuat kepuasan menuju tempat akhir pendakian terasa berkali-kali lipat lebih 
dramatis dan indah. Tulisan sebaik apapun tidak mungkin dapat mendeskripsikan 
betapa indahnya melihat sunset dan sunrise di Himalaya, bermalam dikelilingi puncak- 
puncak gunung tertinggi di dunia, dan ketika malam diterangi dengan ribuan bintang 
yang dapat terlihat dengan sangat jelas dari langit yang bersih. Bahkan teman baik 
saya berkata, “Ini adalah titik tertinggi saya yang pernah saya alami di bumi, yang 
artinya titik terdekat saya juga dengan Tuhan”. Terdengar candaan, tetapi melihat 
begitu banyak hal yang sangat indah di tempat ini, menjadikan perjalanan fisik ini juga 
sekaligus perjalanan spiritual untuk semakin mengagumi akan karya luar biasa Sang 
Pencipta. Dengan pengalaman ini, saya sangat percaya, kesuksesan dalam perjalanan 
kehidupan yang Tuhan telah berikan untuk kita ini, dapat dicapai dengan prinsip yang 
sama sederhananya untuk mencapai Gunung Annapurna. 


Merah Putih di A 


۲۰ а 3 e. BOD С. rurenyou 68 Агоогіс civemags 
- ШАБ freemagz.com Free FOSH: enum hef дай cadis 
TM ө - 


e OMEGA ZicMA UP romeo Quac 


19 NOVEMBER 2014 TOYS STORY ISSUE 


TIME OUT 


By: Gofar Hilman 


da anggapan bahwa ketika . 
seseorang mempunyai Uang maka : 
sebuah hobi akan tercipta dengan | 
sendirinya. Saya sependapat tapi enggak : 
sependapat, memang kalau Anda orang : 
kaya, gampang banget untuk memilih : 
hobi manapun yang Anda mau, meskipun — 


enggak into-into amat, yang penting 
keliatan punya identitas aja. Tapi uang 
bukan permasalahan utama dari sebuah 


hobi, balik lagi ke passion ternyata. Suatu : 


hari saya pernah ke bengkel motor, 


di bengkel itu saya ngobrol dengan : 
seseorang yang lagi benerin Harley : 
Sportster-nya, dia cerita kalau dulu : 
punya motor itu adalah sebuah mimpi, : 
tapi karena memang ngebet banget dia | 
mencicil perwujudan mimpinya, Бей helm : 
dulu lalu kerja keras beli stang, lalu beli : 
mesin dan lain-lain sampai akhirnya itu : 
motor jadi, dan dia mengejar mimpinya : 


itu selama 4 tahun. 


Otomotif adalah salah satu hobi cowok 


yang lumayan menguras uang dan kami | 
sepertinya lumayan enggak perduli soal : 


itu, karena bagi kami kaum 
cowok, otomotif 
adalah sebuah 
mainan 


yang 


enggak 
main - 
main, sebuah 


cukup bekerja keras untuk 
bisa memenuhi hobi saya, 


secara harfiah, contohnya gini, 
langsung ngomel-ngomel dan 
sedunia yang bahkan orang lain pun juga 
mau gimana lagi? Semua diperhatikan 
kesempurnaannya termasuk BBM, BBM 


rela aja sih pake BBM subsidi. 


brilian dongonya. Malam sebelum sahnya 


karena padatnya antrian di SPBU-SPBU, 


keluaran baru, mewah maupun LCGC. 


Timbul pertanyaan, Kok segitu bela- : 
belainnya midnite sale BBM dimana | 
kenaikan cuma 2.000 perak yang kalau : 
kita coba hitung misalnya rata-rata isi : 


Julltank itu 50 liter x 2.000 - 100.000. 


itu adalah orang-orang yang mampu? 


i capek 
i cariduit 
i kerja 
Tap 
representasi. Saya sendiri : 
“pagi 
pulang 
membeli kendaraan idaman : 
dan memeliharanya sepenuh — 
hati. Sepenuh hati diartikan — 
: disayang-sayang, 
mobil tua saya baret dikit aja : 


berasa punya mobil paling jelek | 


i dengan orang-orang yang 
i gengsinva tinggi, para kelas 
harus pake yang bagus dan emang gak : 
i sebulan dipaksakan 
| untuk cicilan 
Ngomongin soal BBM subsidi yang | 
memang lagi diomongin banyak orang : 
karena kenaikan harga dari Rp 6.500,- : 
menjadi Rp 8.500,- itu mengundang рага | 
reaksioner-reaksioner pintar sampai yang : 
: yang hanya 2.000 perak sambil 
harga BBM subsidi naik, terlihat jalanan : 
jakarta macet sampai jam 12 malam : 
i mau sok moralis tapi lucu aja 
dari pandangat mata saya kebanyakan : 
yang mobil yang ngantri adalah mobil : 
: subsidi, mobil jenis LCGC yang jelas-jelas : 
enggak boleh pake Premium malah diisi : 


Menurut peraturan pemerintah, BBM . 
Subsidi tidak boleh dibeli oleh kendaraan : 
i akan menghilangkan subsidi BBM 


instansi pemerintahan, LCGC, mobil 


di atas 2.000 cc meskipun seharga di : 
bawah 200 juta dan mobil seharga di Бак kalau subsidi BBM dialihkan ke 
atas 200 juta meskipun di bawah 2.000 : 
cc. Tapi ya meskipun mobil di bawah 200 | 
i juta atau di bawah 2.000 cc kalau liat : 
i tangki mobil atau manual book mobil : 
i Anda kebanyakan bertuliskan “Коп 92 
i yang artinya emang enggak cocok aja : 
: diisi oktan 88 atau Premium. Mobil tua : 
saya saja dari pertama beli selalu pake | 
bensin yang bagus. Terus gimana kalau : 
i Pastinya ada sisi negatif dari kenaikan 
i BBM, yaitu kenaikan harga bahan pokok 
Mesin mobil kalau dipaksa isi Premium — 
dalam jangka waktu tertentu akan : 
menyebabkan ^ penumpukan kerak : 
pada ruang bakar atau pada klep, : 
menyebabkan piston menjadi bolong | 
i karena mesin selalu menghadapi masalah : 
: knocking setiap kali mesin mobil bekerja : 
i yang kalau tetap dibiarinakanadabanyak | 
parts yang harus diganti dan itu akan : 
membutuhkan uang yang sangat banyak. | 
i Saya sih enggak mau ya, kendaraan hasil: 
saya sendiri, : 
capek- | 


" 


kendaraan Anda dipaksain isi Premium? 


keringet 


hari 


pagi Теги 
udah gitu 
mobilnya enggak 


kecuali kalau mobilnya 


i dikasih sama bokap nyokap dan enggak | 
perlu pusing mikir bensin dan servisnya, : 
i vabebassih. 
enggak ngeh kalau ada baretan di mobil : 
ini, tapi ya karena udah sayang banget : 


Kita hidup di ranah yang dipenuhi 


menengah ngehek, gaji 


kendaraan, pake 
bensin jenis Premium 
biar duitnya bisa lunch 


di Pxrtico dan ngeteh-ngeteh cantik di | 


Uni*n, memprotes kenaikan BBM 


menghabiskan Iced Caramel 
Macchiato. Saya bukannya 


kalau ngeliat orang yang punya 
mobil mewah tapi masih pake BBM 


Premium padahal modif mobilnya, bisa 
hampir seharga mobilnya. Gaya hidup 
premium tapi kok masih pake bensin 


i Premium? 
Hanya demi 100 ribu perak! Rela capek : 
ngantri? Dan pertanyaan terbesarnya : 
adalah, kok sepertinya yang beli Premium  : 


Pemerintah Jokowi punya alasan : 
kuat untuk mengurangi subsidi BBM, : 


mengurangi ya, bukan menghilangkan, 
malah Prabowo tadinya punya rencana 


100% jika beliau terpilih. Karena sangat 


sektor-sektor yang membutuhkan, 
pembangunan desa tertinggal, 
pembangunan jalan tol dan pastinya 
semua untuk kesejahteraan masyarakat. 


: Sepertinya kita enggak boleh egois 


memprotes kenaikan BBM karena orang- 
orang di pelosok sana membutuhkan 
“2.000” Anda. 


makanan, tarif kendaraan umum dan 
sebagainya sementara UMR belum tentu 
naik. Tapi menurut saya ya gaji berapapun 
akan cukup kok, asalkan gaya hidupnya 
jangan ketinggian. 


» 


2 


costumized for your maximum listening pleasure 


FROM PAST TO TODAY 5 HITS ANYTIME, ANYWHERE 


24/7 PLAYING GOOD MUSIC 


ALTERNATIVE NATION 


Enjoy our 90s alternative rock playlist from your favorite alternative rock artists 
on Alternative Nation, every Wednesday on April from 04:00 to 06:00 PM 


go to 


for mobile devices, go to freemagz.com and 
click side bar button on top right side. Scroll it, 
and click the button on top right side you will find Radio. Click and Play. 


freemagz.com/fm-web-radio 


шу 0 


Ву: Кеке 


— 


Masa kanak-kanak yang indah memang tak terlupakan seumur hidup, dan satu hal terpenting yang mendominasi 
waktu kita di masa tersebut adalah mainan. Barang paling berharga kecintaan saya ketika berusia 5 - 6 tahun 
merupakan sebuah set perlengkapan Tea Party mini dari My Little Pony pemberian mama. Semua orang yang 

saya temui saat itu, dari keluarga dekat serumah sampai tukang yang dipanggil untuk membenarkan AC dan tamu- 
tamu mama papa yang sedang berkunjung, saya undang untuk minum teh buatan sendiri sambil berkhayal bahwa 
mereka adalah tamu-tamu saya. Bagi saya, Tea Set My Little Pony tersebut merupakan hal paling berharga saat itu. 
Bahkan boneka Barbie pemberian tante pun hanya memuaskan untuk dipotong-potong rambutnya dan dimodifikasi 
pakaiannya sebelum kemudian menghilang di bawah tumpukan boneka-boneka pemberian tak menarik lainnya. 


Tahun lalu, secara iseng saya mencari foto tea set My Little Pony di internet untuk memperlihatkannya kepada anak 
perempuan seorang teman yang saat itu berusia 6 tahun. Ternyata setelah bertahun-tahun, tea set tercinta itu telah 
berkembang statusnya dari barang paling berharga bagi saya menjadi salah satu barang vintage toy collectables 


Bila mainan masa kanak-kanak simpanan Anda masih 
dalam keadaan baik, cobalah check out daftar vintage 
toy collectables yang kini harganya jauh melonjak 
berikut ini. Mungkin saja berguna di saat Anda sedang 
mengumpulkan dana untuk berlibur di akhir tahun! 


Original G: 


Game Bov adalah alat 
| 8-bit handheld videogame 
| produksi Nintendo 
| (Jepang) yang merupakan 
alat pertama sejenis ini 
dari seri Game Boy, ciptaan 
Gunpei Yokoi dan Ninteno 
Research & Development 
1 yang juga menciptakan mainan elektronik Game & 
Watch. Biarpun Game Boy memiliki beberapa pesaing 
seperti Sega Game Gear, Atari Lynx, dan TurboExpress, 
namun alat ini masih tak terkalahkan popularitasnya 
saat itu. Sekarang, Game Boy dijual di ebay seharga 
kurang lebih US $839.95. 


Polly Pocket (1989) 
Polly Pocket adalah seri 
mainan dan aksesoris. 
| Namanya berasal dari 
| bentuk mainan Polly Pocket 
| yang hadir dalam ukuran 
mini dan cukup untuk 
disimpan dalam saku. 
Mainan yang diciptakan 
oleh Chris Wiggs pada 
tahun 1983 ini dipasarkan oleh Mattel pada tahun 1989, 
kemudian diproses ulang dengan sedikit perubahan 
pada tahun 1998. Mainan Polly Pocket yang asli saat ini 
kurang lebih berharga US $250. 


imagotchis (199! 
Aslinya, Tamagotchis 
berukuran mini, tersedia 
| dalam beberapa warna 
| cerah, berbentuk bulat 
| telur, serta dilengkapi 
dengan layar monitor dan 
beberapa tombol pengatur. 
Maksudnya adalah untuk 
menjaga dan membesarkan 
bayi alien dari masa-masa rewel dan perlu perhatian, 
sampai (bila berhasil) ke periode menyenangkan 
dimana dia menjadi peliharaan yang lucu, menghibur, 
dan tak butuh terlalu dilayani. Kini harga jual benda 
unik ini kira-kira mencapai US $589.99. 


TOYS STORY ISSUE 


paling berharga masa ini! 


e Vintage Series 


С.І. Joe tetaplah yang 
| paling populer dari semua 
| tokoh aksi bertema militer. 
BI) Action figure paling mahal 
adalah prototipe G.I Joe 
asli yang terbuat pada 
tahun 1963 oleh Don 
Levine, pekerja konsep 
desain mainan di Hasbro. G.I Joe asli itu dibeli di 
sebuah lelang oleh kolektor benda-benda Americana, 
Stephen Geppi, pada tahun 2003 sebesar US $200.000, 
dimana sekarang bisa ditemukan di Geppi Museum di 
Maryland, Amerika. Sekarang, G.I Joe seri 1983 dijual 
seharga kurang lebih antara US $750 sampai dengan 


US $3,395. 


| Tema Bajak Laut 
| diperkenalkan LEGO di 
| tahun 1989 dan merupakan 
tema tambahan setelah 
tema Kota, Puri, dan 
Angkasa Luar sejak 
kelahiran LEGO di tahun 
1978. LEGO Bajak Laut merupakan versi pertama 
yang memperlihatkan senjata, dan pertama kalinya 
menampilkan sosok-sosok miniatur tanpa wajah 
'Smiley Face' standard mereka. Sejak itu, tema ini 
telah dirilis beberapa kali dengan berbagai perubahan. 
Namun LEGO Pirate Ship versi pertama-lah yang bisa 


i: menghasilkan kira-kira US $500 sekarang ini. 


He-Man and The Masters 
А of The Universe merupakan 
| seri action figure produksi 
| Mattel di awal '8o-an. Seri 
ini laku keras dan karena itu 
Mattel meminta Filmation 
untuk meneruskan animasi 
buatan mereka untuk iklan 
produk ini menjadi film seri animasi! Seri mainan ini 
terdiri dari beberapa karakter yang diperkuat riwayat 
dan kisah petualangannya oleh komik-komik mini 
yang dirilis menemani mereka. He-Man dan kawan- 
kawannya, juga lawan-lawannya, bisa terjual antara US 
$650 sampai US $5,300! 


Mainan semacam ini 
| memang ada versi modern- 
| nya, yang bisa didapatkan 
dmana-mana dengan 
harga rendah. Namun versi 
antiknya, yang biasanya 
dibuat secara khusus 
Untuk anak-anak keluarga 
bangsawan sampai keluarga kerajaan sejak akhir abad 
19, mainan kuda-kudaan kayu ini bernilai sangat tinggi. 
Tergantung tahun, kondisi, dan asal-usulnya, harga 
mainan klasik ini bisa mencapai antara US $350 sampai 
dengan US $3000. 


Kid (1983) 
Boneka ini menggemparkan 
| toko-toko mainan saat 
pertama kali diluncurkan 
| di pasaran, karena begitu 
banyaknya anak-anak yang 
menginginkannya. Boneka 
Ciptaan seniman Xavier 
Roberts ini diproduksi 
perusahaan mainan besar di awal '8o-an, Coleco, 
dan mulai dijual di tahun 1983. Cabbage Patch Kid 
tersedia dalam berbagai warna kulit dan rambut, 
yang merepresentasikan berbagai ras manusia. Kini, 
Cabbage Patch Kid keluaran 1983 bisa mencapai harga 
sekitar US $639.99. 


Sebetulnya masih sangatlah banyak produk 
mainan vintage yang kini melonjak dalam 

harga, sayangnya tak semuanya bisa termuat di 
artikel ini. Namun, apa yang telah Anda simak 

tadi merupakan sebuah pelajaran berharga 
tentang betapa tingginya nilai dari semua hal 

yang berhubungan dengan sejarah, masa lalu, 
memori, dan memorabilia. Kita juga harus mulai 
mementingkan betapa bernilainya masa kanak- 
kanak yang menyenangkan, dan mulai turut serta 
membantu sebisa kita masing-masing agar hal 
tersebut bisa dinikmati oleh anak-anak di seluruh 
penjuru dunia, tidak hanya dengan mainan belaka, 
namun juga dengan kesadaran akan tingginya nilai 
sikap perhatian yang tulus. 


Harga-harga yang diberikan di daftar tadi berlaku bila 
mainan masih lengkap, tanpa cacat, dan tersedia bersamaan 
dengan atau masih berada dalam bungkusannya. Harga 
akan jauh menurun untuk mainan yang sudah 'dibebaskan' 
dari bungkusannya. Hal ini tak berlaku untuk mainan antik 
yang custom made seperti kuda-kudaan dari kayu. 


19 NOVEMBER 2014 


NOVEMBER 2014 


Vol. 10 No. 2 2014 - FREE 


What you read is what you've seen on TV. Make sure you watch BIN TV! 


— =. 


ER mam ae 2 pt p. “ 
ома МАТО ( (VISION ) 
Ё. n 5 V А М, 
dp 


ENTERTAINMENT 


BLACKSPOT 


Mercure Jakarta recently introduced their newest rooftop 
rum bar named Karumba. Jika sudah tidak asing 
dengan S.L.A.M Skybar & Lounge, kini tempat yang 
menawarkan suasana rooftop dari lantai 19 ini telah 
berganti menjadi Karumba yang siap untuk menghibur 
Anda para pecinta nightlife. 


Dari rooftop Anda akan dihibur dengan udara segar, yang 
langsung memperlihatkan pemandangan gemerlap 
lampu-lampu kota selatan di malam hari. Untuk konsep 
interior, Karumba menampilkan design yang terinspirasi 
dari Carribean Bar, warna-warna terang baik di area 
indoor mapun outdoor. Selain itu, ada pula beberapa 
fasilitas seperti pool, birdcage, dan sofa yang nyaman di 
area outdoor. 


ini membuatnya terasa sangat gurih dan sedikit salty, 
highly recommended! Meat Lovers, delapan slice thin 
pizza dengan beef sausage, smoked beef, ground beef, 
dan mozzarella cheese di atasnya dijamin akan membuat 
Anda ketagihan! Belum selesai terlena oleh kenikmatan 
hidangan snack bites khas Karumba, saatnya untuk 
mencoba varian signature cocktails. Strawberry Rum 
Tiramisu, campuran dark rum yang strong dan coffee 
liqueur yang khas, membuat cocktail ini sekilas seperti 
milkshake dengan rasa yang strong. Berikutnya, cocktail 
ini cocok untuk Anda penyuka mojito, Big Mama Mojito. 
Yup, sesuai dengan namanya, mojito ini disajikan dalam 
gelas dengan ukuran yang besar, dijamin puas! 


Mercure Jakarta Simatupang, Lantai 19, Jl. RA Kartini 
No. 18, Lebak Bulus, Jakarta 


(021) 75999777 
Pkl 12.00 — 02.00 (everyday) 


Strawberry 
RumTiramisu 


Coyaba Spaghetti 


NOVEMBER 2014 


BL. CKPROFILE 


Jepang untuk bekerja di Indonesia, dan 

langsung jatuh cinta dengan musik- 
musik Indonesia jaman dulu. Dan sekarang dia 
adalah salah satu dari sekian banyak kolektor 
piringan hitam yang melestarikan salah satu 
budaya Indonesia tersebut. 


D akrabnya Shun, datang dari 


Sekitar tahun 2006 saya pindah ke sini dan bekerja 
selama lima tahun di sebuah hotel. Baru setelah itu saya 
membuka Café Mondo ini. 


Wah, saya dari kecil sudah suka dengerin musik. Saya 
mulai mengumpulkan kaset, cd dan piringan hitam 
sejak junior high school. 


Waktu saya masih remaja, saya suka mendengarkan 
rock dan punk. Kalau sekarang saya mendengarkan 
semua jenis musik, apalagi musik-musik lama dari 
Indonesia. Saya jatuh cinta sama musik-musik Indonesia 
jaman dulu. 


Mendengarkan musik-musik odies Indonesia itu enak 
sekali. Kaya! Jenisnya macam-macam, banyak warna- 
warninya! 


Kalau di Jakarta biasanya saya pergi ke Jalan Surabaya, 
di daerah Menteng atau di Blok M Square. Tapi kalau 
hunting, saya suka kemana-mana. Bahkan sampai ke 
luar kota, tapi kalau di Indonesia baru Pulau Jawa saja. 


Musik-musik Indonesia jaman dulu tuh enak-enak 
sekali, dan sekarang sulit untuk mendengarkannya, 
karena bentuk fisiknya sudah langka. Kalaupun ada, 
harganya sudah mahal sekali. Jadi menurut saya, harus 


NOVEMBER 2014 


Rp 35.000 — Rp 149.000 (Food) semakin banyak orang yang mengarsipkan musik- 
р р 


Karumba mengusung konsep Texas Mexican Food Rp 90.000 — Rp 320.000 (Cocktails) musik Indonesia jaman dulu. Semakin banyak orang 
pada menu makanannya yang sebagian besar berupa www.mercurejakartasimatupang.com yang melestarikannya akan semakin bagus. 

finger foods. Jangan lupa untuk memesan Coyaba @KarumbalD 

Spaghetti. Spaghetti dan daging smoked beef yang Karumba ID - Е “ 


Meat Lovers 


disajikan dengan campuran fresh lime and chili flakes #- 


a"‏ چ 
چچ ی BLACKOUSTIK‏ 


~ ж. 


一 


mengganti namanya, lima orang pemuda good-looking ini 
menawarkan pop yang renyah di telinga Anda. Yuk, kita simak 
obrolan singkat dengan mereka tentang single perdana mereka. 


Moss memakai nama New Gruvi setelah dua kali 


Waktu itu sekitar tahun 2012, kami memutuskan untuk mengganti nama menjadi New 
Gruvi. Tentunya dengan materi-materi baru yang lebih segar. Pada dasarnya sih, kami 
hanya mau memberikan sesuatu yang baru kepada penikmat musik di Indonesia. Ya, 
dan pastinya ingin ikut meramaikan industri musik di sini. 


Sudah dong! 1 September kemarin kami mengeluarkan single pertama kami, judulnya 
"Unfollow". Single kami tersebut merupakan langkah awal untuk menuju ke langkah 
berikutnya yaitu album. Tapi mungkin prosesnya masih agak panjang. Karena untuk 
mixing dan mastering album kami nanti prosesnya dilakukan di luar Indonesia. Di 
"Unfollow" kemarin yang memegang kendali atas proses mastering adalah Dave 
Kutch, beliau pernah memegang Alicia Keys dan Justin Timberlake. 


Lagu ini menceritakan tentang banyaknya cara buat seseorang untuk move on dari 
kata patah hati. Ya, salah satunya mungkin dengan cara meng-unfollow segala bentuk 
sosial media yang ada sekarang. 


Masih seputar promo single pertama kami tadi. Dan lebih menyiapkan semua materi 
yang dibutuhkan untuk pengerjaan album. Sampai ke persiapan mental dan fisik juga. 


PERINGATAN: MEROKOK MEMBUNUHMU 


BLACK MILD URBAN CULTURE 


% 


ама Festival Production hadir dengan sebuah 
J sajian baru. Say hello to Soundsfair 2014, sebuah 
music and art indoor festival yang baru pertama 
kali digelar di Indonesia. Selama 3 hari berturut-turut 


NOVEMBER 2014 


panggung utama menutup hari kedua Soundsfair 
dengan romantis. Di hari ketiga, Duo asal Los 
Angeles, Poolside menghibur pengunjung yang 
datang sedari sore. Tidak ketinggalan Mocca dan 
Kelompok Penerbang Rocket juga sukses merebut 
perhatian pengunjung yang datang. Penyanyi asal 
Malaysia yang tahun ini masuk nominasi sebagai 
Best Female Artist di World Music Awards, Yuna 
sukses membius Soundfair 2014 dengan suaranya 
yang khas. Sementara Javabass Soundsystem dan 
Makoto played their tunes back to back di Panggung 
Cendrawasii. Aksi band asal Bandung, The S.I.G.I.T 
tampak membuat antrian panjang menuju panggung 
masuk Assembly 3 malam itu. Terakhir, The Jacksons 
dengan penampilannya yang energik dan emotional 
mengajak pengunjung bernostalgia dengan “ABC”, "I 
Want You Back" dan "I'll Be There". Superb show! 


pengunjung dihibur dengan penampilan musisi dari 
dalam dan luar negeri yang tersebar di 10 panggung. 
Pada hari pertama dimeriahkan penampilan RAN, 
sementara Rock N Roll Mafia sukses meramaikan A 
Create Zone pada saat bersamaan. Meski Soundsfair 
2014 merupakan penampilan keduanya di Indonesia, 
namun antusiasme pengunjung  menvaksikan 
penyanyi asal Inggris, Sophie Ellis-Bextor masih 
tinggi. Banyak membawakan lagu-lagu di album 
terbarunya Wanderlust, penonton makin terpuaskan 
ketika lagu “Take Me Home” dibawakan. Di Panggung 
Cendrawasih, Tokyo Ska Paradise yang dilanjutkan 
dengan penampilan dari Asian Dub Foundation yang 
sukses mengajak pengunjung menari dan melompat 
bersama. Special Show malam itu ditujukan pada band 
reggae fusion asal Kanada yang lagunya terlalu sering 
diputar di radio ibukota, Magic! Kemeriahan Soundfair 
2014 dilanjutkan ke hari kedua dengan penampilan 
penyanyi asal Australia yang namanya melambung 
berkat Youtube, Cody Simpson. The Brndls menjadikan 
Soundsfair 2014 sebagai penampilan terakhir mereka 
sebelum mereka memutuskan untuk hiatus untuk 
waktu yang tidak ditentukan. Sederet musisi indie 
seperti Marsh Kids, Pandai Besi, Sentimental Moods, 
Pure Saturday, dan White Shoes & The Couples 
Company bisa dinikmati performanya sembari duduk 
santai di panggung De Majors. New York based band 
formed by two Japanese women, Yuka Honda dan Miho 
Hatori menjadi salah satu penampilan yang sayang jika 
dilewatkan. Lagu-lagu bernafaskan makanan, stage 
act yang pas, serta genre musik yang unik membuat 
pengunjung menikmati penampilan mereka sembari 
berdansa santai di Guiness Hall. Penampilan Tulus di 


IN JAKARTA 


DECEMBER 5,2014 - ISTORA SENAYAN, GBK 


TICKET AVAILABLE VIA ONLINE AT 
WWW.KIOSTIX.COM AND ALL KIOSTIX OUTLETS 
WITH PRICE OFFERS AS FOLLOW. 


DIAMOND : IDR. 2.100.000,- 
FESTIVAL : IDR. 1.750.000,- 
GOLD : IDR. 1.550.000,- 
SILVER : IDR. 1.150.000,- 
BRONZE :IDR. 650.000,- 


FACEBOOK : ENSTARENTERTAINMENT TWITTER : @ENSTARENT 
WWW.ENSTARENTERTAINMENT.COM 


PROMOTED BY: 


ENSTAR Ways UU, eame SIANA ДІРІП 


和 ENTERTAINMENT LEADER IN ENTERTAINMENT 


PERINGATAN: 
MEROKOK MEMBUNUHMU 


MEDIA PARTNER : 


(Teks : Mikhail — Foto : Michael Timothy) 


Tidak mempunyai background sebagai fotografer. 
Pekerjaan utamanya adalah seorang interior design. 
Namun, hasil ide dan kreatifitasnya terhadap mainan 
membuahkan banyak apresiasi melalui akun Instagram 
miliknya. Hanya bermodalkan available light dan kamera 
mirrorless Fuji, foto-foto mainan miliknya diminati dan 
disukai banyak kalangan. Tak hanya pecinta toys, 
banyak fotografer professional yang juga terkagum- 
kagum dengan karyanya yang simple namun terkonsep 
secara matang. free! berkesempatan mengunjungi 
kediamannya untuk berbincang dan menengok koleksi 
toys miliknya. Let's check it out! 


Ceritakan bagaimana Anda bisa terjun ke dunia toys 
dan toys photography tersebut? 

Pertama kali terjun ke dunia toys karena diracuni 
oleh teman. Mainan pertama yang saya miliki adalah 
Hot Toys Godfather dan Joker Bank Robber. Dari 
situ, lama kelamaan saya makin cinta dengan dunia 
mainan. Apalagi ditambah dengan hobi saya yang 
sering traveling keluar negeri terutama ke Hong Kong. 
Nah, kebetulan Hong Kong adalah salah satu negara 
surga mainan, terutama mainan skala kecil seperti Re- 
Ment. Setelah bosan hanya sekedar dipajang. Timbul 
ide ingin memotret koleksi tersebut. Saya semakin 
membulatkan tekad atas saran dari kawan saya yang 
kebetulan seorang fotografer, sampai akhirnya semakin 
lama semakin addict untuk memotret mainan tersebut. 


Konsep foto apa yang selama ini Anda tampilkan saat 
ini dan kedepan? 

Saya menyebutnya “Toys from Top”. Jadi mainan- 
mainan ini saya arrange sedemikian rupa, lalu saya 
foto dari sudut atas secara frontal. Kebetulan konsep 
tersebut ternyata cukup disukai. Kemudian untuk style 
foto sendiri, saya tidak menggunakan editan yang 
berlebihan. Saya menggunakan kamera mirrorless 
Fuji saya, lalu setelah difoto saya hanya mengeditnya 
dengan software photo editing sederhana seperti VSCO 
atau Snapseed. Lalu saya upload ke Instagram. Masih 
banyak ide-ide yang belum terealisasi. Sebagian besar 
saya catat semua ide tersebut kedalam buku. 

Salah satu contoh konsep kedepan adalah “Take A 
Brick", hasil pengembangan dari salah satu konsep foto 


saya, yaitu “Inside Toys Mind”. Next stepnya saya ingin 
menggabungkan antara mainan dengan benda nyata 
yang ada di sekeliling. Dan saya juga ingin berkolaborasi 
dengan beberapa teman ilustrator supaya hasilnya jauh 
lebih maksimal. 


Tampaknya konsep “Toys from Top” 
trademark Anda saat ini ya? 

Bisa dibilang begitu, dan dari konsep atau ide "Toys from 
Top” tersebut, banyak pengembangan konsep-konsep 
lainnya. Salah satunya adalah “Inside Toys Mind” yang 
originally lahir dari ide dan pemikiran saya. Dan basic 
saya sebagai interior designer juga memudahkan saya 
Untuk menata dan mengkonsepkan foto apa yang ingin 
dibuat dengan menyesuaikan warna dan bentuknya. 


menjadi 


Bagaimana Anda mendapatkan ide-ide dan 
ekseskusinya fotonya ? 

Ide tersebut bisa muncul dari mana saja dan kapan saja. 
Terkadang timbul saat sedang menonton televise atau 
kadang saat sedang menyetir kendaraan sendirian. 
Untuk eksekusi sendiri, saya melakukan foto selalu di 
pagi hari, dan malam sehari sebelumnya, atau kadang 
subuh, adalah waktu untuk mengembangkan konsep, 
memilih mainan dan untuk menata mainan-mainan 
tersebut. Kebetulan ruang kerja sekaligus mini studio 
saya itu punya natural lighting yang pas di pagi hari, 
sehingga tidak berbayang kalau saya mencoba foto dari 
atas. Untuk menata mainannya berkisar antara 15-60 
menit. Kalau sangat detail dan complicated, bisa sekitar 
3 jam, sedangkan fotonya sendiri sangat cepat, bisa 
hanya sekitar 5-10 menit. 


Apa mainan dan karakter favorit Anda ? 

Ada dua jenis, untuk dipajang dan untuk difoto. Untuk 
dipajang tetap favorit saya dari seri Hot Toys seperti 
God Father. Akhir-akhir ini saya juga menyukai Tin 
Toys, kebetulan terakhir saya juga berkolaborasi 
dengan The Tin Industry. Kalau untuk difoto tetaplah 
Woody, karena dia memang memilki ekspresi muka 
yang lucu dan artikulasi tubuh yang sangat baik. 


Sudah berapa banyak mainan yang Anda miliki ? 
Sejujurnya sudah tidak terhitung banyaknya. Dan masih 
banyak juga koleksi yang belum dibuka dan disentuh 
hingga saat ini 


FACE2FACE 


BOBBY P MULYA 


Masih adakah mainan yang Anda belum miliki ? 

Ada tentunya. Saat ini saya sedang mengincar desainer 
chair, yaitu semacam properti mainan mini. Saya selalu 
melihatnya di took, tetapi belum tertarik memilikinya. 
Last time saya kesana ketika ada hasrat ingin membeli, 
tiba-tiba barang tersebut sudah tidak ada. Bahkan 
sampai saya cari di eBay juga tidak ada. 


Ke depan, apakah hobi ini akan menjadikan sebuah 
bisnis bagi Anda ? 

Untuk diseriusi sudah pasti. Tapi untuk dijadikan pure 
bisnis sepertinya tidak. Prinsipnya adalah kita harus 
menjalankan segala sesuatu dengan enjoy. Nah, kalau 
sudah menjadi sebuah bisnis, lama kelamaan kita tidak 
akan enjoy lagi menjalaninya karena akan berubah 
menjadi beban dan kewajiban. Saya pribadi menjalani 
ini hanya sebagai hobi dan ungkapan kreatifitas serta 
ide saya. Tujuan utamanya untuk berbagi, bukan untuk 
dijadikan bisnis. 


Bagaimana Anda mendapatkan koleksi mainan yang 
aneh-aneh? 

Biasanya saya berburu melalui situs jual beli online 
international, seperti Amazon dan Ebay. Selain itu saya 
juga biasanya dapat saat traveling ke berbagai negara. 
Biasanya saya sempatkan untuk mencari mainan- 
mainan yang sulit untuk dicari. Tapi dari semuanya, 
Hong Kong dan Jepang merupakan negara yang paling 
banyak memiliki koleksi mainan yang sulit dicari. 


Adakah tips dan saran bagi para pemula yang ingin 
mencoba toys photography ini? 

Menurut saya, dari sisi dunia foto untuk mainan, 
ketimbang berpikir bagaimana menjadi seorang 
fotografer dengan alat-alat canggih, lebih baik 
kalau kita mengembangkan konsep foto yang bisa 
membentuk karakter dimana cuma kita yang miliki. 
Sebagian besar fotografer mainan sangat baik dalam 
melakukan editan terutama melalui photoshop. Karena 
keterbatasan yang saya miliki, saya lebih fokus dalam 
mengedepankan konsep, karena menurut saya untuk 
menciptakan suatu konsep, kita butuh intuisi tepat dan 
pemikiran mendalam. 


Ww - CRE 


МЕЕ 


Pernahkah terlintas di pikiran Anda, 
siapakah otak jenius di balik tampilan 
visual seorang DJ ketika sedang 
berada di atas panggung? Bagaimana 
caranva film 'Transformers' dapat 
memperlihatkan perubahan bentuk 
yang seakan nyata? Atau bagaimana 


сага membuat animasi dan gambar — 


bergerak yang sering Anda lihat di 
Iskandar dan Dwi  Suharmoko 
mendirikan Motion 
memfokuskan diri pada motion graphic, 
animation and play role in video 
installation. Memulai kariernya sebagai 
Visual Jockey (VJ), keduanya melihat 
ada pangsa pasar yang besar di dunia 
motion graphic Indonesia, 
lagi 
teknologi dan masyarakat Indonesia 


yang kian haus dengan segala sesuatu се“ | : g ten 
kreatif. lebih flexible. Nantinya baru kami brainstorm lagi 


yang baru serta berbau 
Mereka menyatakan, Motion House 
akan selalu berinovasi dan memilki 
speed yang dapat diandalkan dalam 
menyelesaikan semua pekerjaanya. 


= il 


First of all, cakupan motion graphics itu sampai sejauh 
mana sih? 


Motion graphic sebenarnya cakupannya luas зека!. 
Semua elemen-elemen grafis yang dibuat menjadi satu 
desain dan dibuat bergerak. Animasi, video mapping, 
sampai semua yang Anda lihat bergerak di televisi 
misalnya, itu bagian dari motion graphics. 


¢ 
„е 


© 


dengan terus berkembangnya | Kami pasti research dulu product-nya seperti ара. 


“ Akan sangat lebih mudah jika segementasinya adalah q Akan ada apa yang bard dari Маг 


À 


N 
TIVE KUN 
TECHNOLOGY 


Apa yang mendasari kalian membuat Motion House? | 


Awalnya kami melihat pasar Visual Jockey (VJ) yang — 
mainly berada di nightclub dan ingin mencari tahu | 
sejauhmana sebenarnya visual jockey ini bisa dieksplore. ^ 


Ternyata kami lihat sendiri bahwa VJ tidak hanya bisa 
digunakan di EDM scene saja, tetapi juga sampai ke 


events or televison commercial (ТУС). Everybody need | 


semakin maju, selain musik dan dekorasi, 


` entertainment. Seiring perkembangan teknologi yang | 
motion — 


graphics bisa dibilang menjadi satu bagian penting dari | 


` entertainment tersebut. 
televisi? Akhir tahun 201 Rendy . i 
aS E 010, 8 dy Sejauh ini proyek apa saja yang sudah dikerjakan oleh — 
- Motion House? 
House yang — 


FACE2FACE 


MOTION HOUSE 


7 be something”, but we also respect and appreciate people 


_ who came from zero to hero! 


Di Motion House we can provide your advertising (ATL or | 


` BTL,TTL), Event Visual Ambience, Digital Activation and 


y Interactive Consumer Engage needs. Selama 4 tahun 


Кап banyak Pergela di berbsgai events, product B Rendi: Saya berharap nantinya motion graphics bisa 


aunching hingga TVC. 


mengerjakan sebuah installation? 


dewasa muda atau anak muda yang tentunya akan 


output yang diinginkan seperti apa. Kami juga harus 
bisa memvisualkan keinginan client yang ingin hasilnya 


|, “keren banget”. Haha! 


7 Apa kesulitan terbesar dalam membuat sebuah 
| motion design? 


Ide tergila Anda terhadap perkembangan motion 
graphics di masa depan? 


menjadi bagian daily life manusia, hmmm... motion 


_ Apa saja proses kreatif yang harus dilewati untuk | graphics yang ditanam de ana 


terlebih — 


7 ketika manusia tidak perlu lagi memegang gadget, tapi 


Anda bisa menghubungi seseorang hanya lewat pikiran! 
| Hahaha! You know, just like in the movies! 


| 
| 
= 


Pertama adalah memastikan bahwa pesan yang ingin | 


disampaikan sampai ke target dengan sesuai. Kami 


harus menemukan solusi desain yang sesuai dengan apa | 


yang client butuhkan. Kedua, masalah teknis. Hahaha! 


Apa yang membuat Motion House berbeda dengan | 


rumah desain yang lain? 


Kami selalu mencoba untuk berbeda dari taste design, 


kami selalu berinovasi dan mencoba hal-hal baru. Kami — 
ида selalu berusaha menghasilkan proses kerja yang — 


— cepat dan tepat waktu! 


: Bagaimana Anda melihat perkembangan trend 
7 motion design yang ada sekarang? 


| Perkembangan teknologi jelas banyak memberikan 


banyak pengaruh terhadap perkembangan motion | 
design. Sekarang yang tengah menjadi trend adalah — 
segala sesuatu yang transparent dan bermain di bidang | 
geometris. Para pelaku kreatif juga dituntut untuk — 


Siapakah motion graphic designer yang memberi 


` pengaruh besar terhadap kalian? 


' Saul Bass, he is an American graphic designer and 


Academy Award winning filmmaker, sekaligus salah 
satu orang pertama yang membuat motion picture 


- title sequences! Eyesupply dan V Squared Labs juga 
merupakan role model visual jockey yang sering kami 
7 jadikan referensi. 


menjadi seorang motion graphic designer? 


“selalu berinovasi karena masyarakat juga semakin | 
7 aware dengan hal-hal seperti ini. : 


7 Apa yang harus dimiliki oleh seseorang ketika ingin : 


1 Banyak akal! Anda harus memilki way of thinking yang : 


akhirnva menuntut Anda untuk selalu kreatif. Anda juga $ 


Well, kami amazed dengan orang-orang yang "born to 


7 harus punya motivasi dan rasa percaya diri yang tinggi! | 


waktu dekat? 


More installations and creative application yang 
berhubungan dengan lifestyle dan bisa kami 
kembangkan sehingga mempermudah kehidupan 
manusia tersebut tanpa menghilangkan estetikanya. 


Teks: Jacquiline | Foto: Deodotus Alvika 


Cafe yang baru berdiri selama 6 bulan ini sudah cukup sukses menggaet perhatian 
masyarakat khususnya di kawasan BSD, Tangerang dan sekitarnya. Intro Jazz Bistro 
& Café ini adalah Jazz club yang diperuntukkan bagi para pecinta Jazz yang ingin 
kumpul-kumpul bareng sembari menikmati alunan musik Jazz klasik 7o-an. 


Bisto & café ini terbagi dalam 3 sisi ruangan, Lounge Area untuk santai, Dining Area 
untuk menikmati makanan dan Mezzanine Area yang lebih dikenal sebagai ruang 
perform. Ada juga stage di area ini untuk menikmati Live Music secara lebih dekat. 
Konsep bangunannya mengarah ke industrial serta modern minimalis, yang memiliki 
bar dan open kitchen. 


Perjalanan yang cukup jauh dari Jakarta menuju BSD terbayar dengan tempat yang 
nyaman dan keramahtamahan pelayanan yang ditawarkan. Menempati Lounge 
Area, Кат! kemudian ditawarkan beberapa varian mocktails seperti Dragon's Kiss, 
Strawberry Punch dan Kiwi Lime Cooler. Ketiganya adalah minuman mocktails 
andalan café ini yang berisi potongan buah segar yang dicampur dengan sweet 
& sour. Warna-warninya cukup menggemaskan ditambah rasanya yang segar 
membuat kami bersemangat untuk mencicipi menu makanan selanjutnya. Diawali 
dengan mencicipi Caribbean Chicken Salad, yang terdiri dari mix lettuce, truffle 
oil, grilled chicken, dengan olive oil and balsamic dressing kemudian masuk ke menu 
andalan mereka yaitu Fat Man Burger, the most gigantic burger that ever invented 
in town. Burger ini memang super besar, 750gr ground beef served on giant bun with 
caramelized onion. Keistimewaan dari Burger ini adalah patty-nya di-seasoning 
menggunakan /talian herbs serta karena jumlah gramnya cukup banyak sehingga 
burger's patty ini memiliki ска rasa seperti steak. Masih dengan menu daging, Intro 
Jazz juga memperkenalkan menu Beef Ribs, Australian grilled beef ribs dengan 
bumbu BBO yang khas. Menutup kunjungan di sini, nikmatilah secangkir Hot 
Cappuccino atau Ice Mocha mereka yang mengunakan biji kopi asal Wamena, 
Papua sambil menikmati alunan Jazz. 


Their Fat Man Burger is insane. LOL! 


SunBurst CBD Lot 11/18 C, Л.Вошеуага BSDTimur,BSD City-TangSel 
+622136908899 

Rp. 20,000 — 125,000 

Weekend 10.00-24.00, Weekdays 10.00 — 22.00 WIB 
@introjazzbistro 

@introjazzbistro 


TOYS STORY ISSUE 


Woody adalah sebuah gerai mini market modern yang berada di dalam pasar 
modern Santa. Konsep yang diusung oleh gerai ini adalah kantin modern which 
provide daily needs bagi para penjual yang berada di sekitaran pasar Santa. Makanan 
yang ditawarkan adalah makanan ringan sejenis chiki, rokok, camilan-camilan ala 
"warung' serta risol dan rice bowl sederhana untuk makan siang. 


Even they called it ‘warung klontongan’ dengan beberapa wall painting bernuansa 
merah dan kuning yang diyakini secara psikologis akan menimbulkan rasa 
lapar. Untuk membuat kesan modern, Woody menggunakan beberapa material 
kontemporer yang unik seperti hiasan lampu yang terbuat dari toples. 


Makanan khas yang dibuat sendiri oleh Woody yaitu Woody Roll dan Woody Bowl. 
Woody Roll adalah camilan sejenis risol yang menggunakan filling smoked beef, 
keju mozzarella, dan mayonnaise yang digoreng deep fried sehingga terasa sangat 
crunchy,ditambah dengan melted cheese yang keluar dari setiap gigitan, it just melts 
in your mouth. Kemudian ada juga menu Woody Bowl. Menu ini dibagi menjadi 
3 jenis, Woody Bowl Chicken, Woody Bowl Beef, dan Woody Bowl Egg dimana 
semuanya menggunakan bumbu home made saus teriyaki yang menjadi andalan 
mereka. Woody Bowl adalah menu makanan nasi yang disajikan dengan pilihan 
ayam/daging/telur, wortel dan brokoli rebus didalam sebuah mangkok plastik (bowl) 
yang bisa dengan mudah Anda takeaway dan disantap sambil berkeliling pasar. 


We recommend you to try one of those Woody Bowls. 


Pasar Modern Santa, Lantai 2, AKS 102-103. 
15,000 — 25,000 

Weekday 18.00 - 24.000, Weekend 11.00 - 24.00 
@woodymarket 

@woodymarket 


19 NOVEMBER 2014 


Teks: Nicky | Foto: Moty, Deo 


Menempati kawasan strategis di daerah Panglima Polim, Woodpecker hadir dengan 
membawa konsep Australian Coffee Culture yang mengandalkan a strong house 
blend coffee sebagai hero product di sini. Awalnya, Woodpecker hadir atas kecintaan 5 
orang owners yang gemar akan budaya minum kopi di Australia. Kemudian, mereka 
memiliki ide untuk membawanya ke Indonesia melalui Woodpecker. 


Small but so homey. Clean design, ditambah dengan sentuhan sedikit sentuhan 
nature. Simplicity ambiance with woody accent adapt in an open space concept. There's 
a separation between smoking and non smoking area, which is good. 


Di Jakarta, kedai kopi terus menerus bermunculan dan selalu mengejutkan kita 
dengan konsep-konsep yang unik dan menarik, termasuk Woodpecker. Menariknya, 
kedai ini tidak hanya menawarkan kopi tetapi juga menawarkan homemade waffle, 
yang mereka namakan Woodpecker Waffle. Hidangan pencuci mulut ini terdiri 
dari 2 pilihan base waffle yaitu Oreo dan Original, yang dapat divariasikan dengan 
beragam topping seperti strawberry, nutella, banana, butter, hershey’s choc chip, dan 
berbagai jenis topping lainnya termasuk vanilla ice cream. Kombinasi favorit untuk 
menu Waffle ini adalah Oreo Waffle with Lindt White Choc, Vanilla Ice Cream and 
Strawberry dan Original Waffle with Banana and Nutella. And yes, it so yummy! 
Sajian waffle ini akan semakin komplit rasanya jika didampingi dengan secangkir Hot 
Piccolo atau Ice Latte. Seluruh minuman coffee based di Woodpecker menggunakan 
biji kopi pilihan yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia, Bali, Ciwidey dan 
Lintong. Well, Tidak lengkap dong rasanya jika mengunjungi coffee shop tanpa 
mencicipi kopinya. Clark Gable once said, “I never laugh until | had my coffee" 


Woodpecker coffee, a good place to try different kind of coffee! 


Jalan Panglima Polim Raya No.5, Kebayoran Baru, 
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160 

Rp. 18,000 - 35,000 

Senin — Minggu 07.00 — 21.00 WIB 
@woodpeckerJKT 

@woodpeckerJKT 


19 NOVEMBER 2014 


TOYS STORY ISSUE 


12 АА МИ EV 
& | | (ж | | 

What 

3 Wise Monkeys berasal dari sebuah flosof Jepang yang terdiri dari kata Mizaru (speaks no evil), Kikazaru 
—* (hears no evil), dan Iwazaru (sees no evil). Semuanya memiliki arti yang baik dan positif. Dari filosofi itulah yang 
membuat sang owner kemudian membuat sebuah hangout place bernuansa Jepang dengan sushi dan sake 
yang menjadi andalannya. 


SSA. The Looks 

3 Wise Monkeys memiliki dua lantai, area sushi bar atau khusus untuk dining di lantai satu dan sake bar di lantai 
dua. Konsep yang diusung di sini adalah open space dengan casual style yang didominasi oleh warna-warna 
putih khusus untuk membuat pengunjung bersantai dan relax. So, dress down and feel the ambience! 


Best Table 
Masuk ke area sake bar di lantai dua, langkahkan kaki Anda ke area sofa dekat kaca yang dapat langsung 
menghadap ke pemandangan luar. 


The Food and Drink 

Hidangan ala Japanese food pun siap menjamu Anda, mulai dari tradisional Jepang hingga makanan yang 
sudah disesuaikan dengan lidah Indonesia pun ada. Buat Anda pecinta sushi, sangat direkomendasikan pesan 
3 Wise Monkeys Special Roll. Salmon roll yang dibuat dengan special ingredients yaitu cream cheese, kani stick, 
takwan, dan mayonnaise. Siap-siap untuk pesan lagi dan lagi! Tidak hanya sushi, ada juga pilihan lain seperti 
Shoyu Butter Beef, US Prime. Daging sapi US Prime yang dimasak dengan shoyu sauce, mentega, bawang, 
dan kinopo mushroom sauce membuatnya dagingnya terasa wangi saat gigitan pertama. Beralih ke sake, Anda 
wajib pesan Kiwi Saketini. Minuman ini berasal dari campuran crushed kiwi, lychee, sake, fresh lemon juice, dan 
kiwi. Berikutnya ada juga Irgi Hirameki. Anda akan sedikit terkejut melihat presentasinya, karena minuman ini 
adalah hot cocktails. Yup, minuman ini disajikan dalam gelas kopi kecil yang berisi cocktails panas dari campuran 
spacy herbs, fresh milk, dan single malt whisky. Soal rasa tak perlu khawatir, enak kok! 


< free! Says 
Looking for a real Japanese cuisine and good sake? Try 3 Wise Monkeys! 


JI. Suryo No. 26, Senopati, Jakarta Selatan 
l > (021) 29126528 
Pkl 11.00 – 23.00 WIB (Senin - Kamis), Pkl 11.00 – 01.00 (Jumat - Sabtu), Pkl 11.00 — 22.00 (Minggu) 
Food: Rp 25.000 — Rp 270.000, Cocktails: Rp 95.000 - Rp 125.000 
www.3wisemonkeys.co.id 
3 @3wisemonkeys id 
@3wisemonkeys id 


a HAIR dr 


What 
Kemang seakan tidak pernah habis menghadirkan tempat-tempat nightlife baru yang asik dan seru, Hangover 
salah satunya. Bar yang baru dibuka beberapa bulan lalu ini siap untuk menjadi incaran anak muda yang ingin 
menghabiskan malam yang seru sambil menikmati beberapa gelas cocktails favorit. 


Lan SST Tre 
Bae z= 
à BM coi ыа " е ħħ 


The Looks 
Minimalist but warm. Interiornya didominasi oleh warna hitam dan putih yang simple demi menghadirkan 
suasana yang hangat dan nyaman bagi para pengunjung. 


Best Table 

Jika Anda datang beramai-ramai bersama teman, langsung saja duduk di VIP area yang berada di lantai dua 
dan nikmati pemandangan luas yang langsung menghadap ke lantai satu dengan sofa-sofa yang nyaman 
tentunya. 


The Food and Drinks 

Untuk menemani malam panjang Anda, beberapa pilihan tapas atau finger foods yang enak tentu menjadi 
pilihan yang tepat! Yang pertama, cobalah Club Sandwich sebagai appetizer. Isinya sangat bervariasi, ada telur, 
smoked beef, cheese, lettuce, tomato, dan cucumber, cocok untuk menu sharing bersama tiga hingga empat 
orang. Menu lainnya, ada juga Thai Chicken Spicy yang enggak kalah enak dibanding sebelumnya. Chicken 
wings yang di-marinate selama empat jam lalu digoreng crispy dengan tepung, kemudian dilumuri saus Thai 
membuat rasanya menjadi pedas dan manis, so yummy! Tidak ketinggalan, saatnya untuk mencoba cocktails 
favorit di sini. Zucari, atau minuman yang berasal dari campuran vodka, triple sec, lime juice, dan tonic fresh ini 
sangat pas Untuk menemani malam Anda bersama teman. Menu berikutnya yang menjadi jagoan bartender 
adalah Blue Hangover. Minuman ini sangat cocok untuk Anda yang suka manis, dengan campuran dari blue 
curacao, bols avocado, soda, whip cream, sweet & sour, dan lime juice. So, raise your glass, buddy! 


free! Says 
Perfect for hangout or party! 


Unicorn Building JI. Kemang Raya No. 43A, Jakarta Selatan 
(021) 7182666 
31| Pkl 18.00 - 04.00 WIB (Everyday) 
Food: Rp 50.000 — Rp 120.000, Cocktails: Rp 120.000 — Rp 250.000 
www.hangoverjakarta.com 
Hangover JKT 
Hangover JKT 


Vw eee KELAS І. 


SIS 


| 
l 


Teks: E Wijaya | Foto: Deodotus Alvika 


J 


ж 


ET 


<r 


4 


Ыы =‏ گے 
= مک -- 


1 


TWENTY 
L L 

What 

Sebagian dari Anda mungkin sudah tidak asing dengan tempat ini sebelumnva. Tapi, kini ada vang berbeda 

dari Pad 28. Yup! It’s their new concept that makes the different. Sedikit banyak yang berubah, Pad 28 kini telah 

berganti owner dan management sehingga terbentuklah suatu konsep dan nama baru, Twenty 8, yang siap untuk 

memuaskan kembali para pecinta nightlife Jakarta. 


е 


Тһе Looks 

Dari segi interior tidak banyak yang berubah. Masih dengan nuansa homey and relax, Twenty 8 hanya merubah 
sedikit tampilannya, seperti lantai satu yang kini terlihat lebih lapang dengan beberapa kursi dan sofa yang tidak 
terlalu memenuhi ruangan, ada juga lukisan-lukisan yang ditambahkan, dan lain sebagainya. Untuk lantai dua 
kini dijadikan sebagai area dining sambil menikmati hidangan khas Modern Asia yang diusung Twenty 8, dan 
lantai tiga untuk dijadikan Function Hall berbagai event. 


Best Table 
You can choose your favorite spot here, sofa dekat kaca, sofa di tengah ruangan yang berada di bawah lampu, atau 
high chair dekat jendela. 


The Food and Drink 

Suasana ruangan yang sudah sangat nyaman, tetap kurang lengkap jika tidak mencoba berbagai menu 
makanan yang menjadi signature di sini. Salah satunya adalah Tartar Juicy Burger. Daging sapi pilihan 150 gram 
ini disajikan juga bersama Lyonaise potato dan Tartar sauce di atasnya, slurp! Atau yang kedua, silahkan coba 
Stuff Chicken with Hoisim Cream Sauce. Dari namanya saja udah menggugah selera! Menu ini juga disajikan 
bersama Lyonaise potato dan Hoisin cream sauce yang terasa pas di lidah. Nah, teman yang pasuntuk menyantap IM 
aneka hidangan tersebut adalah Strawberry Crumble. Beberapa bahan dari minuman ini kebanyakan berasal 
dari homemade sendiri, seperti homemade strawberry coulis, dan homemade whipped cream. Rasanya manis 
dan sedikit asam. Berikutnya, ada juga Grilled Lychee Martini. Sesuai namanya, lychee yang di grill kemudian 
dicampur dengan vodka, smoked earl grey tea syrup dan fresh lemon juice membuat rasanya sangat pas di lidah 
dan tidak terlalu strong. 


free! Says 
Not just an ordinary bar. This bar is like your new home! 


JI. Tulodong Atas Мо. 28, Jakarta 
(021) 5274085 
Pkl 11.00 – 24.00 WIB (Weekdays), Pkl 11.00 – 02.00 WIB (Weekend) 
Food: Rp 50.000 — Rp 500.000, Cocktails: Rp 100.000 – Rp 200.000 
| The Twenty 8 
The Twenty 8 
3 @TheTwenty8JKT 


The Best Japanese Ramen Dining Experience Now Available in Jakarta 
Come and experience IPPUDO Ramen from Shigemi Kawahara the Ramen King 


FIC PLAGE - Level o 


3. Sudirman Kav 52-5 Ja 3 190- INDONESIA 


IPPUDO 


INDONESIA 


SPECIAL DINNER VOUCHER 


GRAB A LUNCH AT IPPUDO 
Т AND GET SPECIAL DINNER VOUCHER" ر‎ 


For every purchase of Rp. 150.000,- on weekdays you will get a special dinner voucher Ва б 


wee PA 


*Terms and condition applied - limited time offer 


Like us on Facebook 
Ippudo Indonesia 


Follow us on Twitter 


IppudoIDN 


Follow us on Instagram 


е Ippudo Indonesia 


for more info visit: www.ippudo.co.id 


19 NOVEMBER 2014 TOYS STORY ISSUE 


NAVIGATOR 


NOV 


THE COLOR RUN 2014 


Setelah sukses menggelar The Color Run 
yang pertama pada 26 Januari 2014 lalu, 
kompetisi lari di ibukota ini akan kembali 
mewarnai Jakarta November ini. The 
Color Run tidak terlalu memperhatikan 
akurasi waktu, tapi menyuguhkan 
suasana lari yang ceria. Jarak yang 
ditempuh 5 kilometer dan setelah 
mencapai garis finish, semua peserta 
tanpa terkecuali akan disemprotkan 
dengan warna dari ujung kepala sampai 
ujung kaki. Pada akhirnya, Anda akan 
berkumpul, berpesta dan menari dengan 
iringan musik, serta saling melempar 
cairan warna yang akan menghasilkan 
jutaan kombinasi warna. 


23 November 2014 


Tempat : Parkir Timur Gelora Bung 
Karno, Senayan 


Harga : Rp.250,000 


Info : www.thecolorrun.com atau 
www.thecolorrun.co.id 


TEATER KOMA: “REPUBLIK 
CANGIK” 

Teater Koma mempersembahkan 
karya N. Riatiarno bertajuk “Republik 
Cangik'. Pagelaran ini menceritakan 
tentang punakawan yang diberi tugas 
untuk memilih Maharaja. Tapi, Cangik 
tidak sendirian, ia dibantu oleh Limbuk, 
putrinya. Diadakanlah sayembara 
pemilihan Maharaja dengan juri 
sayembara yang datang dari kalangan 
bangsawan, dewa dan siluman. Lima 
orang calon kuat pun muncul. Siapa 
yang akan jadi Maharaja baru bagi Old 
Mandura? 


13 — 22 November 2014 


Tempat : Gedung Kesenian Jakarta 
Jl.Gedung Kesenian No.1 Jakarta 


Harga : Rp.100,000 — Rp.300.000 


CRAFINA 2014 CRAFT AS LIFESTYLE 
Crafina 2014 adalah pameran kerajinan 
terbesar di Tanah Air. Crafina akan 
hadir kembali November 2014. Event 
ini memamerkan, mengenalkan dan 
memasarkan kerajinan Indonesia 
sekaligus menjawab dinamika dan 
gava hidup vang berkembang di 


(О cmodiobondung 
E] Gozrodicbandung 


QE 
TERIMA KASIH DUKUNGAN 


MOJANG DUJANG DAN MITRA KERJA 
OZ RADIO BANDUNG 


SELAMA 


www.ozradiobandung.com 


TOYS STORY ISSUE 


tengah masyarakat. Tahun ini Crafina 
mengusung tema “Craft as lifestyle” 
dimana diharapkan dapat memberikan 
warna dan nuansa yang berbeda untuk 
pengunjung. Acara ini pula menjadi 
pameran penutup kerajinan di tahun 
2014 bagi para UKM. 

26 — 30 November 2014 

Tempat : Hall A B dan Lobby, Jakarta 
Convention Center 


Info : www.crafina.com 


FESTIVAL 


28 


NOVEMBER 
CANGGU CLUB 


clubbETsT 


~ Do SA kar 
SUNBLAST ULTRAGLOW 
FESTIVAL 


SUNBLAST Ultraglow Festival 
merupakan sebuah rave party event yang 
sudah dilaksanakan sejak 2012. Party 
yang akan diselenggarakan selama 6 
hari ini akan banyak dimeriahkan oleh 
DJ-DJ Internasional seperti, Lil Jon, New 
World Sound, Vahtzel, Just A Gent, Some 
Blonde Dj, Tenzi, Mobin Master, Boston 
Switch, Yuki, Lemond, Rodjer dan juga 
enggak ketinggalan DJ-DJ lokal. Jangan 
sampai kelewatan acara ini. 


28 November 2014 


Tempat : The Canggu Club Jl. Pantai 
Berawa, Banjar Tegal Gunul, Canggu, 
Bali 

Harga : Rp.290.000 — Rp.2.000,000 


TNARTE 
ntukmu 


Indonesia 


Tro Kalung Mr mhr T: ену 


! LES MISERABLES MUSICAL 
UNTUKMU INDONESIA 


FROM SABANG MERAUKETO 
BROADWAY 


“Untukmu Indonesia From Sabang 
Merauke To Broadway” merupakan 
pertunjukan komunitas teater yang 
memposisikan diri khusus dalam pentas 
berjenis Drama Musikal. Para pemain 
INARTE merupakan pemain yang harus 
memiliki satu paket kecakapan dalam 
menyanyi dan akting. Tidak ada pemain 
yang tidak memiliki bekal khusus dalam 
olah vokal dan akting. Pertunjukan 
ini dibuka alunan melodi bernuansa 
Nusantara dari LUNAR Orchestra 
dengan konduktor Fanny Tsalasa. 
Orchestra akan memanjakan telinga kita 
dengan berbagai ragam lagu mewakili 
Sabang hingga Merauke. 


29 November 2014 


Tempat : Ciputra World Theater Lotte 
Avenue Lt.13 


Harga : Rp.300.000 - Rp.500.000 


EVENT 


THE 37" JAZZ GOES TO CAMPUS 
THE ULTIMATE JAZZPERIENCE 


Alunan musik Jazz yang merdu siap 
memanjakan telinga penggemar Jazz 
muda yang duduk di bangku kuliah. 
Harga tiket yang affordable bukan berarti 
line-up artist-nya enggak oke. Deretan 
musisi yang akan memanjakan kuping 
Anda adalah Glenn Fredly, Tulus, Adhitia 
Sofyan, Like Father Like Son (Benny 
Likumahuwa feat. Barry Likumahuwa), 
Monica Tahalea & The Nightingales, Oele 
Pattiselanno Quartet, Hajarbleh Big 
Band, and many more! 


30 November 2014 


Tempat : Kampus Universitas Indonesia 
Fakultas Ekonomi Depok 


Harga : Rp.40.000 – Rp.55.000 
Info : www.jgtcfestival.com 


IN JAKARTA 
DECEMBER 5. 2014 ISTORA SENAY: 


2PM WORLD TOUR GO CRAZY 
IN JAKARTA 


KPOP isn't dead yet! Untuk ke-3 kalinya, 
beastly boyband asal Korea Selatan ini 
akan menggelar konser bertajuk “2PM 
World Tour Go Crazy in Jakarta”. Sebelum 
tampil di Jakarta di bulan Desember, 
November ini 2PM akan menggelar 
konser di Beijing dan tur ke 4 kota di 
Amerika. Tahun ini, grup yang rajin 
merajai Oricon Chart Jepang, dibawa 
oleh promotor Enstar Entertainment. 
2PM yang beranggotakan Jun. K, 
Nichkhun, Taecyeon, Wooyoung, Junho 
dan Chansung akan menampilkan hits 


19 NOVEMBER 2014 


EVENT 


terbaru mereka, “Go Crazy" dan tentunya 
sejumlah hits andalan seperti “Again & 
Again”, “Heartbeat”, “Tired of Waiting”, 
"Don't stop Can't stop", "Hands Up”, 
"A.D.T.O.Y" dan masih banyak lagi. 


5 Desember 2014 
Tempat : Istora Senayan, Jakarta 
Harga : Rp.650.000 - Rp.2.100.000 


Info : www.enstarentertainment.com 


. TOMPI - GLENN 


Tiga cowok jago nyanyi yang tergabung 
dalam nama Trio Lestari akan kembali 
menyelenggarakan konser di Bulan 
Desember 2014. Trio Lestari yang terdiri 
dari Glenn Fredly, Tompi dan Sandhy 
Sandoro ini tak hanya sekedar bernyanyi, 
tapi juga bertekad untuk melestarikan 
budaya asli Indonesia. Trio Lestari tidak 
hanya menampilkan kepiawaian vokal 
tapi juga diselipi lelucon dan lawakan 
yang membuat penonton tertawa lepas. 
Yang kangen dengan bercandaan ala Trio 
Lestari dan tentunya suara mereka yang 
enggak perlu diragukan lagi, jangan 
sampai ketinggalan event ini! 


6 Desember 2014 


Tempat : The Kasablanka Mall Kota 
Kasablanka Lt.3 


Harga : Rp.550.000 — Rp.2,200,000 


Info : www.trolestari.com 


AUTORAVE 2014 

Setelah sukses digelar pada Desember 
2013 lalu, pada tahun ini Autorave 
kembali digelar di empat kota. Keempat 
Кота yang sudah disinggahi  yaitu 
Bali, Medan dan Yogyakarta. Jakarta 
menjadi kota terakhir untuk gelaran 
AutoRave 2014 ini. Nama Autorave 
sendiri merupakan penggabungan dari 
Automotive dan Rave Party. Mereka 
yang datang akan merasakan kombinasi 
antara festival modifikasi mobil, rave 
party dan water park dalam satu acara. 
Autorave 2014 akan menyajikan 120 
kategori untuk kontes modifikasi, 
sedangkan untuk kontes car audio yang 
akan dibuka adalah SOL Venom Class. 
Autorave juga akan diramaikan oleh DJ 
performance, sexy dancer, ladies car wash 
serta bikini contest. 


NAVIGATOR 


6 Desember 2014 


Tempat : Atlantis, Taman Impian Jaya 
Ancol 


Info : www.autorave.asia 


DJAKARTA WAREHOUSE 
PROJECT 2014 


Djakarta Warehouse Project akan datang 
kembali untuk memberikan pengalaman 
festival music dance terbesar yang 
pernah ada di Indonesia! Tahun ini, 
Djakarta Warehouse Project akan digelar 
selama 2 hari di bulan Desember dengan 
deretan line up lokal dan internasional 
yang menjanjikan seperti Steve Aoki, 
Kaskade, Above & Beyond, Nicky 
Romero dan masih banyak lagi! 


12-13 Desember 2014 
Tempat : JIEXPO, Kemayoran Jakarta 
Harga : Rp.800.000 — Rp 1.800.000 


Info : www.djakartawarehouse.com 


>. 
4 


31^ 
A 


LEVELII-THE ню 


Д 


ARTA 


DOUBLE ULTIMATE AUDIOTECH 


Ak ANDI 


19 NOVEMBER 2014 


TOYS STORY ISSUE 


MEDIA 


SIGHT 


THE THEORY OF EVERYTHING | Director : James Marsh | Cast : Eddie Redmayne, Felicity Jones 


Terinspirasi dari biografi Traveling To Infinity : My Life With Stephen Hawking karya Jane Hawking yang merupakan mantan istri 
Stephen Hawking, film ini mengisahkan tentang suka duka kehidupan Jane bersama suaminya saat itu, yang divonis mengidap 
penvakit ALS (amyotrophic lateral sclerosis), namun juga sukses sebagai peneliti. Dibutuhkan waktu tiga tahun untuk meyakinkan 
Jane Hawking agar ia bersedia bukunya diadaptasi ke layar lebar. Film ini mendapatkan pujian untuk akting Redmayne dan Jones yang 
berperan sebagai suami istri Hawking, disebut-sebut sebagai film drama yang menyentuh dan inspirasional. Setelah ditayangkan di 
Toronto Film Festival, film ini ditayangkan di Amerika pada 7 November 2014, sementara Inggris baru akan menayangkan film ini 
pada 2 Januari 2015. 


MISS MEADOWS | Director : Karen Leigh Hopkins | Cast : Katie Holmes, James Badge Dale 


Miss Meadows (Katie Holmes) adalah seorang guru yang setiap tahunnya berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. la memiliki 
penampilan dan perilaku yang membuat semua orang berpikir bahwa ia wanita baik-baik, meskipun sebenarnya kemana pun ia 
pergi selalu membawa senjata api untuk melindungi dirinya, dan mencari keadilan untuk orang lain di sekitarnya yang dirugikan. 
la memiliki misi menumpas kejahatan dengan cara yang seadil-adilnya, yang pada akhirnya ia jalani dengan caranya sendiri, yang 
akhirnya mengundang kecurigaan sheriff setempat. Film ini pertama kali ditayangkan untukkalangan terbatas di Tribeca Film Festival 
pada April 2014, dan kemudian ditayangkan untuk umum di Amerika pada 14 November 2014. 


MIND 
LUCY | Alan Kennedy 


Dengan setting masa sebelum peperangan di London, novel ini menceritakan tentang kehidupan Lucy, seorang pelukis. Setelah 
sekian lama mengucilkan diri karena sebuah bencana di suatu pameran lukisan, ia menerima surat dari Albert, pamannya yang 
tinggal di Perancis, yang bermaksud untuk mengurus harta warisannya sebelum suatu saat ia wafat. Surat ini kemudian membawa 
Lucy ke sebuah perjalanan berisi kisah cinta, kisah masa lalu, cinta yang hilang, pertemuannya kembali dengan cintanya yang 
hilang, namun juga kesedihan dan berbagai peristiwa yang terjadi di masa perang. Karakter Lucy sedikit eksentrik, ia tak bisa 
dengan mudah mengekspresikan perasaannya dan seringkali takut dengan apa yang ia rasakan. Namun pembaca diajak untuk 
menikmati perjalanan hidup Lucy dengan segala suka duka yang dialaminva, tanpa harus dihadapkan pada akhir kisah yang tragis. 


IF I KNEW YOU WERE GOING TO BE THIS BEAUTIFUL, I NEVER WOULD HAVE LET YOU GO | Judy Chicurel 


Katie dan teman-temannya berniat untuk menjadikan musim panas di tahun 1972 menjadi liburan tak terlupakan di Elephant 
Beach, Long Island. Mereka baru saja lulus SMA, dan untuk liburan musim panas kali ini mereka sudah siap mabuk-mabukkan 
untuk merayakan kelulusan mereka. Sementara itu, perang Vietnam yang tengah berlangsung melahirkan pahlawan-pahlawan 
setempat seperti Luke dan Mitch. Bagi sebagian besar anak muda pada saat itu, masa depan hanyalah bagaikan kanvas kosong 
yang tak tersentuh, sementara Katie hanya memiliki impian dan harapan agar suatu hari ia dapat berkencan dengan Luke. Katie 
pun memperkenalkan pembacanya kepada masa-masa remaja di ambang dewasa, yang menghabiskan waktu mereka di pantai 
di tahun 70-an, dan kisah para orang dewasa yang memiliki andil besar dalam perjalanan hidup mereka. 


El TOYS STORY ISSUE 


Ө, SPM 


JDS 


Jangan Dengerin Sendiri! 


Setiap Hari Kamis 
Jam 11 - 16 Malam 


f | қ з (ха 
follow us оп fs @OZRadioJakarta f www.facebook.com/ozradiojakarta ^2 www.ozradiojakarta.com 
2—24 


19 NOVEMBER 2014 


MEDIA M M MM — —— —— —— SOUND 


1989 |Taylor Swift 


Say goodbye to country, say hello to pop and synth pop. Meskipun berawal dari memainkan musik country, kemudian lama kelamaan hanya bermain 
di jalur pop, sejak album Red, Taylor Swift telah mulai berevolusi memasukkan warna elektronik dalam lagunya seperti yang ia perdengarkan 
dalam “I Knew You Were Trouble". Dirinya semakin meyakinkan banyak kalangan bahwa ia tak ingin dikenal hanya sebagai Taylor Swift, musisi pop 
yang hanya bisa membawakan lagu pop, namun ia juga ingin dikenal sebagai musisi pop yang memiliki selera musik bagus dan bergaul dengan 
musisi-musisi indie, dan berani untuk bereksperimen dengan warna musik masa kini. Album 1989 yang mengambil judul dari tahun kelahiran Swift, 
menawarkan lagu-lagu menarik yang mungkin tak Anda sangka-sangka akan dibawakan oleh artis pop seperti Taylor Swift. Lagu-lagu dalam 
album ini memiliki warna dari beberapa musisi indie yang mulai cross over di masa kini seperti Haim dan Lorde di antaranya. Do not underestimate 
Swift, you'll be surprised when you listen to this album. 


SUPER CRITICAL | The Ting Tings 


Duo indie pop asal Inggris ini pernah tampil mengejutkan dunia lewat tiga buah hitsnya, "That's Not My Name", "Great DJ" dan "Shut Up and Let 
Me Go" dari debut album mereka, We Started Nothing. Album kedua mereka, Sounds From Nowheresville boleh dikatakan gagal di pasaran dua 
tahun lalu, namun mereka bangkit kembali lewat album ketiga tahun ini dengan warna musik yang lebih berkembang tanpa meninggalkan ciri 
khas The Ting Tings. Album ini terdengar lebih bersahabat di telinga dibandingkan album kedua, mungkin mereka telah belajar untuk membuat 
musik yang digemari penikmat musik pop pada umumnya, tanpa harus mengerutkan kening. Beberapa pengamat musik mengomentari album ini 
mungkin tidak akan duduk di peringkat juara chart dunia seperti halnya album pertama The Ting Tings, namun cukup untuk membuktikan bahwa 
mereka masih memproduksi musik yang keren dan karakter bermusik mereka kini telah dewasa, dan musik yang disesuaikan dengan selera pasar. 


SCAN HERE FOR LISTENING 


FMD RADIO STREAMING 


» Buka aplikasi Play Store/ App Store 
al search Aurecmedia talu install 


Buka aplikasi Aurecmedia N 


& pastikan jaringan internet ie: 
anda tarkoneksi dengan baik, 


aurecmedia 


Arahkan gadget anda ke 
gambar yang ada logo ini & 
klik Scan 


|| FE) Call Us: (6221) 628 6221 - 23 <H marketingeaurecmedia.com E22] www aurecmedia.com 


19 NOVEMBER 2014 TOYS STORY ISSUE El 


$- “SNC 


MBER 2014 @PARKIRTIMUR SENAYAN. » ME 


Banyaknya fans musik Jepang terutama J-Pop di Indonesia membuat 
industri musik Negeri Matahari Terbit tersebut melirik lebih dalam potensi 


=) musik Indonesia. Salah satunya dengan mengadakan J-Music Lab yang 


BONITA & THEHUS BAND; SMALL 


tahun ini telah memasuki tahun keduanya. 


J-Music Lab ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini diselenggarakan | 


bersama Hai Day 2014 selama 2 hari. Pada hari pertama, Dorothy Little 
Happy memulai acara J-Music Lab рада siang hari, tepatnya pukul 14.30 
WIB. Quintet asal Sendai yang terdiri dari Kana, Mari, Ruuna, Mimori dan 
Koumi tersebut memanaskan acara dengan hits mereka seperti “Jump” 
dan “Sky Traveler’. Setelah itu duo TarO & JirO mengajak penonton 


| headbanging dengan distorsi gitar rock melody rhythmical, sebelum ditutup 
и oleh duo DJ perempuan, Amiaya. Hari kedua berlanjut dengan penampilan 


Eir Aoi, Cyntia dan 1 Don't Like Mondays. Eir Aoi, meski sudah sangat 
sering tampil di Jakarta, tetap ramai ditonton. Begitupun dengan I Don't 
Like Mondays dan Cyntia yang baru pertama kali tampil di Indonesia. 
Kehadiran mereka sukses memeriahkan J-Music Lab 2014. 


1 = 
\ 
% 


MIRACLES ALBUMLAUNCHING 
5NOVEMBER 2014 @PAYON, KEMANG 


Di tengah rindangnya pepohonan yang terdapat di teras rumah makan 
khas Indonesia, Payon, terdengar suara merdu Bonita. Sesekali pasti 
membuat semua yang hadir terpesona. Kali ini, Bonita bersama suaminya 
meluncurkan album yang diberi tajuk Small Miracles. bonita & the hus 
BAND memberikan suguhan manis malam itu. Suasana penuh keakraban, 
celetukan pengundang tawa, ditemani anggota keluarga dan teman-teman 
mereka, Payon terasa hangat. Kurang lebih membawakan 13 lagu yang 


berasal dari Small Miracles, diselingi dengan lagu-lagu lama mereka, bonita 
& the hus BAND memang mempunyai daya tarik tersendiri. Endah n Rhesa 
sempat juga sempat naik Ке atas panggung untuk berpartisipasi memberikan 
musik mereka. Semakin malam, suasana makin hangat. Duduk-duduk di 
atas rumput, menggenggam botol bir, menikmati kemerduan suara Bonita, 
cara yang manis untuk menutup hari. 


ki iv 


\ 


ng, 
7 
(1% 
a>. 


MUSIE RECITAL = TOEACPICTURE 
17 SEPTEMBER 2014 @GALERISALIHARA, JA 


Festival Salihara 2014 terus berlanjut. Setelah Katerina Chrobokova 
sukses menghibur penonton selama 2 hari, festival diteruskan dengan 
performance dari duo akordeon bersaudari asal Belanda, Renee & 
Pieternal Bekkers yang tergabung dalam grup TOEAC. Ini adalah 
performance ketiga mereka di Indonesia dan pertama di Jakarta. 


TOEAC mulai perform pada pukul 20.30 WIB. Mengambil posisi duduk 
yang berbeda pada setiap lagu, mereka terlihat apik mengolah 
akordeon menjadi nada-nada klasik Eropa karya Sebastian Bach dan 
Beethoven, seperti yang dimainkan di sesi pertama, yaitu “Astor 
Piazzolla SVP”, “Jacob Ter Veldhuis', “Astor Piazzola Oblivion” 
dan “Zbigniew Bargielski'. Setelah break selama 15 menit, duo ini 
melanjutkan dengan epic track selama 30 menit yang mengiringi 
screen yang menampilkan drama percintaan. Terbagi 6 parts, 
yaitu “Promenade”, 'Gnomus', “Promenade”, “The Old Castle”, 
“Promanade” dan “Ballet of The Unhatched Chickens”, yang 


terangkum dalam track "Modest Mussorgsky”. Penampilan TOEAC * 


berakhir dengan encore karya Igor Stravinsky, yaitu “Petrushka” pada 
pukul 22.00 WIB. (Foto : Dokumentasi Salihara/Witjak) 


THESTARS & FRIENDS 3 
29 SEPTEMBER 2014 @ HARDROC AAN 


Rangkaian perhelatan We * Music tiba ke penghujung 
acara. Hard Rock café dipilih sebagai tempat yang tepat 
untuk meneguk Bir Bintang sambil menikmati penampilan 
dari Sounds of go's dan Gentlemenrock. Sounds of go's 
mengajak pengunjung kembali ke masa-masa keemasan Kurt 
Cobain, Dave Grohl, Thom Yorke, Billie Joe Amstrong, Damon 
Albarn Rivers Cuomo, Anthony Kiedis dan masih banyak lagi. 
As their band’s name, Palo (Bass), Stevie Item (Guitar), Taras 
TRIAD (Guitar), Enno NETRAL (Drum), dan Dendy Mike's 
(Vokal) membuat pengunjung Hard Rock Café bernostalgia 
dengan lagu-lagu rock tahun go-an. Gentlemenrock kemudian 
mengambil alih panggung. Andi /rif (Vokal), Rama Moektio 
(Drum), Bato The Taraz (Bass), dan Liliek Fos (Guitar) terbilang 
sukses mengajak pengunjung yang datang bernvanvi 
bersama. Aqi Singgih (Alexa) juga ikut memeriahkan suasana 
We * Music dengan berkolaborasi dengan Gentlemenrock. 
Semakin malam, botol-botol pun semakin ramai lalu-lalang 
melewati pengunjung yang terlihat menikmati penampilan 
Gentlemenrock. Good night, good music, good beer! 


Teks : Mikhail, Chandra | Foto: Mikhail, Chandra 


18- 4 


Semangat dan terus berkembangnya indie scene dlam musik akhir-akhir ini 
membuat banyak pihak tergerak untuk turut terlibat. Jika selama ini musisi- 
musisi indie berjuang sendiri dalam berkarya hingga memproduksi album 
kemudian menjualnya, kali ini pemerintah daerah kota Jakarta turut terlibat 
untuk menggerakkan scene musik indie di Jakarta melalui JIM Fest 2014. 


Untuk pertama kalinya, sebanyak 20 musisi hasil audisi tampil berkompetisi 
memperebutkan hadiah menarik. Selama dua hari, acara yang berlangsung di 
tempat eksotis nan indah di Taman Fatahillah itu dipadati massa dan pengunjung 
dari berbagai kalangan. Semakin sesak saat bintang tamu sebagai puncak 
headliner seperti Tony O dan Mata Jiwa pada hari pertama, juga Gugun Blues 
Shelter & Jontral pada hari kedua, tampil. Meski baru pertama kali diadakan, 
seluruh peserta antusias dengan diadakannya acara ini, dan berharap gelaran 
berikutnya yang rencananya diadakan tahun depan ini dapat lebih maksimal. 


A ҚТЫ 20 INDOORSENAVAN, JAKARTA | 


Sejak berdiri 2005 Тия saat ini, popularitas dari YouTube semakin menanjak. 
Hal ini terlihat dari banyaknya user yang memanfaatkan social media tersebut 
tidak hanya untuk menonton video belaka, namun sudah sampai tahap mencapai 
kepopuleran hingga dikenal banyak orang di seluruh dunia. Melihat beberapa 
nama yang populer lewat youtube semakin menanjak, membuat full color 
entertainment membuat music festival yang menghadirkan beberapa musisi 
yang tenar melalui YouTube di Jakarta. 


Diselenggarakan pada 29 September di Tennis Indoor, konser ini menampilkan 4 
musisi yang telah ataupun sedang menanjak berkat YouTube. Setelah pembukaan 
pada pukul 17.00 WIB, Sam Tsui berduet dengan Kurt Hugo Schneider sebagai first 
headliner malam itu pukul 19.00 WIB. Performance atraktif dari SamTsui membuat 
teriakan penonton Tennis Indoor tak berhenti sepanjang mereka perform dengan 
iringan dentingan keyboard dari Hugo. Setelah itu, Joseph Vincent naik pentas 
menggandeng gitar akustiknya. Selama 45 menit, Joseph tampil membawakan 
lagu-lagu cover yang membuatnya terkenal seperti “Let me Love You”, “Best 
Mistake” dan "Don't". setelah itu Ryan Higa mendapat giliran ketiga. Berbeda 
dengan YouTube artist lainnya, Ryan tidak bernyanyi malam itu. Dia lebih banyak 
berinteraksi dengan penonton menjawab pertanyaan seputar dirinya. Dan show 
ditutup performance dari David Choi, seorang produser video YouTube ternama 
yang telah memiliki 3 studio albums. Penampilan Choi tersebut berakhir dengan 
naiknva semua main headliner malam itu untuk bernvanvi bersama. 


7 я Ғ : 
/ Ж er PM 47 
А) 


- 


WE*MUSIC: eM ON ki 


THE STARS & FRIENDS 
18 SEPTEMBER2014 @ VESTERDAVLOUNGE, 
JAKARTA SELATAN 


Malam penuh keakraban dan kebersamaan! Yup, hari Kamis (18/09) lalu 
terjalin penuh keakraban dan semangat para pengunjung untuk menyaksikan 
acara We Star Music yang diselenggarakan oleh Bir Bintang. Sekitar pukul 9 
malam, suasana Yesterday Lounge pun sudah cukup ramai sehingga acara 
dimulai dengan meriah. Setelah sukses menjadi magnet pada acara di venue 
Melly’s Garden Bar & Resto, kini Sound of go’s kebagian kesempatan lagi 
untuk meramaikan Yesterday Lounge. Band yang terdiri dari Palo (bass), 
Stevie Item (guitar), Taras T.R.I.A.D (guitar), Enno Netral (drum), dan 
Dendy Mike's (vokal) ini tak henti mengajak penonton untuk ikut seru-seruan 
bersama sambil melantunkan lagu-lagu di era 9o's yang timeless, suasana di 
dalam Yesterday Lounge pun menjadi bergemuruh penuh antusias. Well, jadi 
semakin penasaran kan dengan acara berikutnya akan seperti apa? 


TRESSFEST 2014 
14 @GEDUNGRR!, BANDUNG 


Adalahacara musik bekerjasama dengan promotor Blackwood Entertainment 
yang menampilkan sejumlah band lintas genre, yang beberapa di antaranya 
bernaung di bawah Monsterstress Records, label asal Bandung yang berdiri 
sejak 2012 silam. 


Selain penampilan dari Echolight dan Dio Creatura, aksi atraktif dengan 
dinamika orgasmik Under The Big Bright Yellow Sun menarik perhatian 
malam itu. Mungkin ini yang disebut bercinta dengan musik. Ada lima lagu 
yang berkumandang, yaitu “Breath Symphony”, “Prahara”, “Ironic”, “In 
Hope | Die”, dan “Threshold”. 


Berikutnya ada wajah lama dalam kemasan baru yang tergabung dalam 
grup hardcore bernama Taring, beranggotakan Hardy (eks Outright), Gebeg 
(Global Unity, Powerpunk, Homogenic), Angga (Asia Minor, Billfold), dan 
Ferry (Turbidity). Dilanjutkan oleh Polyester Embassy, sebelum kemudian 
trio sludge metal Ssslothhh dan Uci, vokalis Kubik, ikut naik ke atas 
panggung. Bersama-sama mereka membawakan lagu “Mungkin Aku Tiba 
Esok Lusa” yang sempat wara-wiri di MTV Indonesia pada era go-an. 


Dari ujung selatan Sumatera, ((AUMAN)) tiba sebagai pamungkas. Musik 
rock bertenaga tinggi dan provokasi vokalis Farid Amriansyah jadi kekuatan 
band ini. Penonton ikut meneriakkan setiap baris lirik “Subsonic Teenage 
Dream Machine”, “City of Ghosts”, “Sangkakala Apokalips” dan “Viva 
Rimau! Rimau”. Jika band dan penonton yang berbaur pada acara kemarin 
diibaratkan sebagai monster, maka mereka semua adalah monster yang 
teramat ramah dan penuh kehangatan. Karena tanpa kehangatan musik, 
percayalah Bandung akan lebih dingin dari biasanya. (Teks&Foto: Marnala Eros) 


DIGITIZED 


Istilah Drone memang sedang hype di tahun 2014 ini. Tapi, pernahkah Anda bertanya-tanya, 
sebenarnya Drone yang biasa dimainkan orang-orang itu kamera atau mainan? Well, it’s 
both of them! Teknologi canggih ini adalah sebuah mainan remote control yang dapat terbang 
tinggi dengan kamera yang menempel untuk menangkap foto dari ketinggian. Yuk simak apa 
saja tipe produk Drone dengan segala kehebatannya. 


N 


UJ 


Teks: Chandra Wijaya 


19 NOVEMBER 2014 


тока ж0 


SCOOP available for iPad, iPhone, Род, Android, and Windows Phone. Download SCOOP for free 
on App Store, Google Play, and Windows Store 


8 


2, 


14 ТТІ "Ө. 
is now 


©) escoortoday Ҙ scoop 
С) www.getSCOOP.com 


TOYS STORY ISSUE ЕН 


E 


я, 


р, 
apy DUNLOP 
* 


Saat berbicara mengenai segala 
sesuatu yang berhubungan dengan 
otomotif, sebuah hasil karya 
craftsmanship dengan kualitas yang 
luar biasa, kerap membuat kami 
speechless. Hal inilah yang terjadi, 
saat Gear Up melihat hasil karya 
diorama buatan Wilco Machiels. 


oe a 


€ 
4. А Ж... 


Layaknya seseorang yang baru saja mencoba merakit 
model kit, Wilco Machiels asal Belanda juga pernah 
merasakan kesulitan. Namun, ada pengecualian bagi 
Wilco. Dirinya tidak segera menyerah. Kegemarannya 
ini bahkan mendorong dirinya untuk tidak sekedar 
merakit model cars, tapi berkembang hingga 
menciptakan sebuah diorama. Untuk hal ini, Wilco 
mengaku dirinya hanya membuat diorama dengan 
skala 1:24 dan selalu mengambil tema dari tampilan 
sebuah garasi atau workshop di era tahun 60-an. Dalam 
menciptakan diorama buatannya, Wilco kerap memulai 


В 
: 
= 


Ии 


“ip DUNLOP, 
- 5 


1 Rauchen 
verboten 


dengan sebuah model dan mulai membangun sebuah 
garasi di sekitarnya. Wilco juga tak jarang mengambil 
parts dari model kit lain untuk digunakan merealisasikan 
tampilan dan suasana yang ingin diciptakan pada 
diorama buatannya tersebut. 


Ketertarikan Wilco terhadap model building muncul 
saat dirinya berusia tujuh tahun. Saat menjalani 
hobby barunya, Wilco memulainya dengan merakit 
pesawat terbang dan kendaraan militer hingga terus 
berkembang sejak saat itu. Uniknya, extraordinary skill 


SET $ 


yang dimiliki Wilco sudah muncul sejak dirinva masih 
belia. Meskipun begitu, ketertarikannva terhadap 
automotive modeling baru muncul saat dirinya magang 
untuk prototype department di Volvo Netherlands 
pada tahun 1985. Wilco merasa jika dirinya mampu 
melakukan replikasi terhadap lingkungan kerjanya 
lengkap dengan berbagai alat yang digunakan, dirinya 
akan mampu meningkatkan kemampuan "finishing" di 
dalam dirinya. 


"Every diorama that | make begins with a detailed model 
kit of a classic car, sometimes with further models being 
cannibalized for parts in the diorama's garage. | love the 
nostalgic garages of the 19605 - dirty, a little cluttered 
and rather disorganized and untidy - I like to recreate 
them just the way they were," ungkap Wilco Machiel. 
Lebih dari 20 tahun mendatang, Wilco muncul menjadi 
true master dan modeling skill yang dimilikinya menjadi 
sebuah keahlian yang unik. Bekerja secara ekslusif 
pada model kit dengan skala 1:24, Wilco menciptakan 
diorama, murni untuk memenuhi kepuasan batinnya. 
Sejak saat itu, banyak pihak yang ingin memiliki hasil 
karya Wilco tersebut. Beruntungnya, akibat hobby 
room miliknya secara bertahap mulai penuh dengan 
hasil karya terbarunya, Wilco mulai memikirkan untuk 
menjual sejumlah hasil karyanya yang telah disortir. In 
addition, bagi sejumlah pihak yang sangat beruntung, 
Wilco bahkan bersedia menerima pekerjaan untuk 
menciptakan sebuah diorama by order sesuai dengan 
keinginan sang calon pemilik. 


"Over the years, | have made dozens of diorama and, 
when my hobby room becomes too crowded, | sell them. 
These days | also undertake specific creations at the 
request of people who have seen my work and want to 
own an example themselves," ujarnya lagi. 


Satu-satunya cara untuk memberi apresiasi terhadap 
skill milik Wilco adalah dengan melihatnya dengan 
mata kepada Anda sendiri, baik dari sejumlah foto di 
artikel ini, atau jika Anda sangat beruntung, dengan 
melihatnya secara langsung. Foto-foto di artikel ini 
merupakan sebuah contoh kecil dari keseluruhan hasil 
karya milik Wilco di kategori Porsche. Untuk melihat 
hasil karya lainnya dari berbagai brand mobil, pastikan 
Anda mengunjungi gallery milik Wilco di website 
miliknya dengan alamat www.wilcosdioramas.com 


GEAR UP BOX ` - 


McLaren berencana untuk menyelesaikan official test 
pertamanya dengan sumber tenaga buatan Honda 
menjelang test yang akan dilakukan selama dua hari di 
Abu Dhabi Grand Prix. 


Mesin buatan Honda tersebut dicoba untuk pertama 
kalinya saat filming day di Silverstone, minggu lalu, 
namun digunakan di bawah regulasi yang hanya 
memperbolehkan mesin tersebut digunakan sejauh 100 
km untuk tujuan marketing atau promotional. Test yang 
akan dilakukan di Abu Dhabi menawarkan tim tersebut 
sebuah kesempatan untuk mencoba mesin tersebut 
bersama mobil yang didesain khusus untuk dipasangkan 
dengan mesin V6 Turbo buatan Honda tersebut. 


“We are now only a few days away from formally 
commencing our exciting technical partnership with 
Honda, and, subject to satisfactory final bench-testing, it 
is currently our intention to run our interim development 
car, the McLaren MP4-29H/AXa, on the test days that will 
follow the Abu Dhabi Grand Prix," ujar juru bicara dari tim 
McLaren Fa. 


2015 akan menjadi era baru bagi McLaren. Tidak hanya 
karena tim ini akan bekerja sama dengan Honda, 
namun akan berkompetisi dengan struktur manajemen 
dan technical team yang baru. Sejak musim lalu, 
McLaren mengalami perubahan besar yang terlihat 


yang kemudian diambil alih oleh Ron Dennis. Tim ini juga 
merekrut Eric Boullier dari Lotus Racing sebagai racing 
director dan aerodynamicist dari Red Bull, Peter Prodromou 
untuk membantu jalannya tim. 


"We are working extremely hard to ensure that every element 
of our competitive package for 2015 and beyond is specified to 
the fullest extent," ujar juru bicara tim. "We have spent the 
past nine months comprehensively recruiting and restructuring 
within our design and engineering departments; over the 
next few days we will be evaluating and trialling a range of 
aerodynamic upgrades for the forthcoming Abu Dhabi Grand 
Prix and for the 2015 Formula One season," tutupnya. 


— mE 


lewat mundurnya Martin Whitmarsh sebagai team principal ES = COM 


е” 


Kz | Foto: Dok. Istimewa 


with PUREPLUS Technology 


SS 
£KULTRA 


Ed TOVS STORV ISSUE 


ULTRA 


Shell Lubricants Indonesia lewat produk pelumasnva 
barunva Shell Helix Ultra dengan PurePlus Technologv 
menggelar ajang lari marathon bertajuk “Shell 
Helix Ultra 10K Race" - The1st Human Automotive 
Night Run. Event lari SKM dan 10KM yang dikemas 
bernuansa balap otomotif dan dilakukan pada malam 
hari. Shell Helix Ultra 10K Race pertama akan digelar 
di BSD Green Office Park, BSD City Tangerang Selatan 
pada Sabtu, 08 November 2014. Flag Off dilakukan 
pada jam 19.00 WIB untuk pelari 10K dan disusul 
10 menit kemudian untuk para pelari 5K. Menurut 
Edward Satrio, Brand and Communication Marketing 
Manager Shell Lubricants Indonesia, lomba lari Shell 
Helix Ultra 10K Race yang akan digelar di Jakarta akan 
diikuti oleh lebih dari 2,000 orang peserta.Rute Shell 
Helix Ultra 10K Race dimulai dari kawasan The Breeze 
di depan BSD Green Office Park, BSD City Tangerang 


Selatan, selanjutnya untuk БК akan mengitari 
kawasan perumahan Foresta dan berakhir di titik 
start. Sementara untuk 10K akan terus menyusur ke 
kawasan De Park. Ppara peserta harus melewati empat 
pemberhentian yang terdiri dari dua tunnel yaitu Gas 
Tunnel dimana para peserta akan disemprot dengan 
oksigen murni dan Liquid Tunnel dimana peserta 
akan disemprot dengan air (water sprinkle) serta dua 
area yaitu Clean Area dan Performance Area dimana 
para peserta akan mendapatkan handuk dingin dan 
berjalan di atas travelator. Di tenda refreshment, 
selain mendapatkan minuman Mizone dan buah 
gseperti pisang dan jeruk, pelari juga akan mendapat 
makan malam yang disajikan dengan food truck oleh 
Loco Mama (masakan Meksiko) dan NomNom Meals 
Box (masakan ala Barat). Pelari juga dihibur oleh 
standup comedian terkenal Soleh Solihun dan live DJ. 


19 NOVEMBER 2014 


ex) dr ILGARSTER | % вс ег 


Scooter 
Prin 


4 


ny 
ж” 


P1 


SENTUL INTERNATIONAL KARTING & MOTORCYCLE CIRCUIT 


RACE ON! 


ROUND4 ROUND 5 


13/14 


DECEMBER 2014 


REG : 


17 NOV - 9 DES 2014 
10 DES - 14 DES 2014 


ONLINE REG: 


17 NOV - 9 DES 


Promoted Бу: ON 


г 7 7 4 D 
earl! R + 


son + дан Е Е VK Sle e 6) 


STANDARD (PEMULA 4 OPEN) // TUNE UP (PEMULA 4 OPEN) 
FFA (OPEN) // SMALL FRAME FFA (OPEN) 


125CC - 160CC (OPEN) 

125CC - 220CC (OPEN) 

FFA VESPA (OPEN) // FFA PIAGGIO (OPEN) 

125CC - 220CC MASTER CLASS - (PEMULA & OPEN) 


MATIC MP7 (OPEN) - MATIC 150CC (OPEN) 


FOR INFO AND REGISTRATION : 
CP : DESY 08118112294 / BOIM B-SCOOTER TUNING 08122342737 (JABAR) 


WWW.SCOOTERPRIX.COM 


ҸӰ @SCOOTERPRIX © @SCOOTERPRIXINDONESIA 


Sponsored by: 


Media Partner: 

= TAN 

py @lintas, nE 7 @ Зак 512. 
Commuinities: 


Freelology 


COP AO 210-201 


Ste 

EA Ancaman bisa datang justru dari orang vang selama ini Anda kenal 

-7 akrab. Мо need to worry, tetap waspada dengan orang-orang di 
sekeliling Anda, ada baiknya speak-less about your personality issue. 


Sagitarius (23 November - 20 
Desember) 

Masih banyak peluang yang 
lebih terbuka lebar dan dapat 
dimanfaatkan dengan maksimal. 
Coba lebih berkonsentrasi dan 
teliti melihat suatu peluang 
supaya enggak ada yang tersia- 
sia. 


Capricorn (21 Desember - 19 
Januari) 

This week is a chance for you to 
reach for something that was 
impossible. Enggak perlu cemas 
akan kehabisan order ataupun 
nganggur karena banyak peluang 
di depan mata. 


Aquarius (20 Januari - 18 
Februari) 

Bila ada yang mencoba untuk 
memberi iming-iming untuk 


pindah haluan, jangan dulu 
didengarkan. Mayoritas belum 
pasti, hanya akan nambah beban 
berat di pikiran. 


Pisces (19 Februari — 20 Maret) 
Jangan menyerah walau lagi 
banyak halangan, karena banyak 
peluang yang bisa dimanfaatkan 
di minggu ini. Stay consistent 
dengan visi dan misi yang sudah 
ada. 


Aries (21 Maret — 20 April) 

Meskipun suasana tampak 
tenang, sebenarnya semua masih 
rawan. Kalau enggak waspada 
dan asal ambil keputusan, Anda 
akan dapat masalah baru yang 
lebih rumit. Jalankan rencana 
yang sudah ada dan hindari 
spekulasi yang terlalu berlebihan. 


BEST OF 


Taurus (21 April — 20 Mei) 
Sekalipun peruntungan cukup 
mujur jika tak bisa membawa diri 
maka bukan enggak mungkin 
peluang akan menjadi bencana. 


Gemini (21 Mei – 20 Juni) 

Everything just went well during 
this week. Jangan terlena, 
pikirkan strategi berikutnya 
untuk bisa meningkatkan prestasi 
kerja karena mulai ada penurunan 
yang enggak Anda sadari. 


Cancer 21 Juni - 20 Juli 

Minggu ini sangat baik untuk 
merealisasikan rencana penting 
karena perbintangan Anda ada 
pada posisi yang menguntungkan 
Dimanfaatkan sebaik-baiknya, 
karena yang direncanakan bisa 
berjalan mulus tanpa halangan. 


Leo (21 Juli — 21 Agustus) 

Leo juga sedang dinaungi 
kemujuran minggu ini. Jangan 
sia-siakan yang Anda rencanakan 
dijalankan saja saat ini. Go for it! 


Virgo (22 
September) 
Meski merasa benar sebaiknya 
tetap diam karena situasinya 
masih belum mendukung untuk 
membela diri. Pertahankan 
prestasi kerja, supaya orang lain 
tetap appreciate diri Anda. 


Agustus — 22 


Libra (23 September — 22 
Oktober) 

Do not under estimate yourself. 
Cobalah perbaiki kinerja Anda 
saat ini, banyak instropeksi diri. Di 
minggu ini cukup mujur sehingga 
tak heran jika banyak ‘order’ yang 
datang. 


Best of 2014. The trendiest, the hippest, the most over rated... you 
named it. Catch them all on this issue! 


CONTACT US ANY TIM 
info@freemagz.com 


A GADING FOOD CITY" 


MUSIK SOCIETY 


Fad Se 
"^r 4 satos 


PICK UP YOUR FREE MAGAZINE 


IN THESE SELELTED LUCAHUNI 


KEBAYORAN BARU 
BLENGER BURGER, JL. LAMANDAU IV NO. 16 - 18 
LOKANANTA, JL. WIJAYA II NO. 2 


JAKARTA 

JAKARTA SELATAN 

KEMANG | CIPETE 

CASA, JL. KEMANG RAYA NO.8 B 

365 ECOBAR, JL. KEMANG RAYA NO 6 

KEDAI KAK ANI, JL. KEMANG SELATAN NO. 125 AVV 
THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, LA CODEFIN LT. 1 
SUSHI MISE, LA CODEFIN LT. 1 

PARC 19, JL. TAMAN KEMANG NO. 19 

STARBUCKS COFFEE, JL. KEMANG RAYA NO. 12 

DIM SUM FESTIVAL, JL. KEMANG RAYA NO. 27 
WARUNG PASTA, JL. KEMANG RAYA NO. 88 
ANOMALI, JL. KEMANG RAYA NO. 72 

SIGNATURE COFFEE & GRILL, JL. KEMANG RAYA 72A 
MONSTORE, JL. KEMANG RAYA NO. 72 

SPINACH, KEMANG 89 BUILDING LT. 5 

TAMANI KAFE, JL. KEMANG RAYA 5 

OZ RADIO, JL. BANGKA RAYA 5A 

LIBERICA, COLONY 6 GF 

DR. TITI MOERTOLO, JL. KEMANG SELATAN XII NO. 42 
ESMOD JAKARTA, JL. ASEM DUA NO.3-5 CIPETE 
5 
В 


LACK CANYON COFFEE, JL. СІРЕТЕ RAYA NO. 8A 


MAMPANG | KAPT. TENDEAN 

SOERYO CAFE & STEAK, THE PROMANADE LEVEL 1 
STARBUCKS COFFEE, THE PROMANADE LEVEL 1 
T 
B 


HE COFFEE BEAN AND TEA LEAF, TRANS TV 
UILDING 


LIPPO KEMANG VILLAGE 

STARBUCKS COFFEE, LIPPO KEMANG VILLAGE GF 
TGI FRIDAY'S, LIPPO KEMANG VILLAGE GF 
STARBUCKS COFFEE, LIPPO KEMANG VILLAGE GF 
(Inside DEBENHAMS) 
ELHAUCHO, LIPPO KEMANG VILLAGE GF 

FJ GRILL, LIPPO KEMANG VILLAGE GF 
CLASSIFIED, LIPPO KEMANG VILLAGE GF 
MARKET BAR, LIPPO KEMANG VILLAGE UG 
САЕП BARBERA, LIPPO KEMANG VILLAGE UG 
COLONIAL, LIPPO KEMANG VILLAGE UG 


CILANDAK TOWN SQUARE 

ARBUCKS COFFEE, CILANDAK TOWN SQUARE GF 
IAAGEN DAZS, CILANDAK TOWN SQUARE GF 
XCELSO, CILANDAK TOWN SQUARE GF 

REW & CO, CILANDAK TOWN SQUARE GF 

LACK CANYON COFFEE, CILANDAK TOWN SQUARE 


mro 


LECTIC RESTO & BAR, CILANDAK TOWN SQUARE 


AKERZIN, CILANDAK TOWN SQUARE GF 
IMPERIAL KITCHEN, CILANDAK TOWN SQUARE GF 
IMBISS STUBE, CILANDAK TOWN SQUARE GF 

THE MANGO, CILANDAK TOWN SQUARE GF 

J.CO DONUTS, CILANDAK TOWN SQUARE GF 
MANGKOK PUTIH, CILANDAK TOWN SQUARE GF 
LIBERICA, CILANDAK TOWN SQUARE GF 

MY KOPI O, CILANDAK TOWN SQUARE GF 
SCORE! JAKARTA, CILANDAK TOWN SQUARE LT.1 
4 FINGERS, CILANDAK TOWN SQUARE LT.1 
BURGER KING, CILANDAK TOWN SQUARE LT. 1 
AKSARA BOOKSTORE, CILANDAK TOWN SQUARE 
LT.1 
FISH & CO, CILANDAK TOWN SQUARE LT.1 

DO AN, CILANDAK TOWN SQUARE LT.1 

MALAY VILLAGE RESTO, CILANDAK TOWN SQUARE 
LT.1 
TAKIGAWA, CILANDAK TOWN SQUARE LT. 
THAI EXTREME, CILANDAK TOWN SQUARE LT. 1 


г CD [Tl C) UJ UD 


PONDOK INDAH MAL 1 | PONDOK INDAH MAL 2 | 
STREET GALERY 
STARBUCKS COFFEE, PONDOK INDAH MAL 1 GF 
J.CO DONUTS, PONDOK INDAH MAL 1 GF 
SOUR SALLY, PONDOK INDAH MAL 1 GF 
THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, PONDOK INDAH 
MAL 1 LT. 1 
IRWAN TEAM HAIR DESIGN, PONDOK INDAH MAL 
LT. 1 
FAT BURGER, PONDOK INDAH MAL LT. 3 
STARBUCKS COFFEE, PONDOK INDAH MAL 2 LT. 
BASEMENT 
BOOKS KINOKUNIYA, PONDOK INDAH MAL 2 LT 
BASEMENT 
CELEBRITY FITNESS, PONDOK INDAH MAL 2 LT. 
BASEMENT 
HE COFFEE BEAN & TEA LEAF, PONDOK INDAH 
L2GF 
SPY KREME, PONDOK INDAH MAL 2 GF 

KUN KAYA TOAST, PONDOK INDAH MAL 2 LT. 2 
UTH SKY WALK 
H & CO, PONDOK INDAH MAL 2 LT. 3 
LADA, PONDOK INDAH MAL 2 LT. 3 
ERZIN, PONDOK INDAH MAL 2 LT. 3 
IGAWA, PONDOK INDAH MAL 2LT. 3 

CAFE, PONDOK INDAH MAL 2 LT. 3 

E GOODS CAFE, PONDOK INDAH MAL 2 LT. 3 
HE PLAYGROUND, STREET GALERY GF 
IONOLOG, STREET GALERY LT. 
HE EXCELSO, STREET GALERY LT. 1 

BARLEY & HOPS, STREET GALERY LT. 1 
MORNING GLORY COFFEE, STREET GALERY LT. 1 
STARBUCKS COFFEE, STREET GALERY LT. 2 


Orar 


Ф 


х>> 


A LAAXAWLMYKKSA 


GANDARIA CITY 
J.CO DONUTS, GANDARIA CITY LG 
OPITIAM, GANDARIA CITY LG 
MUNCHIES, GANDARIA CITY GF 

PIZZA E BIRRA, GANDARIA CITY GF 
EXCELSO, GANDARIA CITY GF 

FISH & CO, GANDARIA CITY GF 
STARBUCKS COFFEE, GANDARIA CITY GF 
LIBERICA, GANDARIA CITY GF 

YA KUN KAYA TOAST, GANDARIA CITY UG 
AFEIN, GANDARIA CITY UG 
САҒП OH LA LA, GANDARIA CITY UG 
LOKANANTA, GANDARIA CITY UG 

SUSHI TEI, GANDARIA CITY UG 

GIO VANESE, GANDARIA CITY UG 
CHURRERIA, GANDARIA CITY UG 

CUPPA COFFEE, GANDARIA CITY UG 
CELEBRITY FITNESS, GANDARIA CITY LT. 2 
MRS. FIELDS, GANDARIA CITY LT. 2 


DARMAWANGSA SQUARE 
POKE SUSHI, JL. DARMAWANGSA VI NO.6 
GELATO BAR, DARMAWANGSA SQUARE LT. DASAR 


АКО 


MALI COFFEE, JL. SENOPATI NO. 35 


MOOSE 2 SALON, JL. PROF. JOKO SUTONO NO. 5 
YE YO, JL. SENOPATI RAYA NO. 64 
SINOU, JL. PANGLIMA POLIM V NO. 26 


THE 


TEE BOX, JL. WIJAYA II NO. 123 


EVER GREEN SALON, JL. GUNAWARMAN NO. 35 
MOUSCHE SALON, JL. GUNAWARMAN NO. 71 
EVER GREEN SALON, JL. KRAMAT PELA NO. 10 
MOUSCHE SALON, JL. GUNAWARMAN NO. 71 
PENANG BISTRO, JL. PAKUBUWONO VI NO. 2 
MARIS, JL. PANGLIMA POLIM IX NO. 15 


PLAZA SENAYAN 


MONOLOG, PLAZA SENAYAN CP 101 B PALM GATE ENTRACE 
J.CO DONUTS, PLAZA SENAYAN BASEMENT FLOOR 


THE 
СОЕ 


COFFEE BEAN 8 TEA LEAF, PLAZA SENAYAN LT. 1 
FEE CLUB, PLAZA SENAYAN LT. 1 


STARBUCKS COFFEE, PLAZA SENAYAN LT. 1 
BAKERZIN, PLAZA SENAYAN LT. 2 

SUSHI TEI, PLAZA SENAYAN LT. 3 

CHATTER BOX, SOGO PLAZA SENAYAN LT. 5 
STARBUCKS COFFEE, PLAZA SENAYAN LT. 5 
BOOKS KINOKUNIYA, SOGO PLAZA SENAYAN LT. 5 


SENAYAN CITY 


J. CO DONUTS, SENAYAN CITY LG 


THE 


car 


U 
R 
10) 
H 
10) 


= 


E 
C 
B 
KI 
C 
2 
5 
Е 


А 


nad 


СА 
со! 
JIT 


XCELSO, SENAYAN CITY LG 
АҒП BON FRANCAIS, SENAYAN CITY LG 
RGER KING, SENAYAN CITY LG 

SPY KREME, SENAYAN CITY LG 


COFFEE BEAN & TEA LEAF, SENAYAN CITY LG 


D STONE, SENAYAN CITY LG 
MA, SENAYAN CITY LG 
R SALLY, SENAYAN CITY LG 
BURGER, SENAYAN CITY LG 

LO DE HUTS, SENAYAN CITY LG 
FEE CLUB, SENAYAN CITY LG 
LADA, SENAYAN CITY LG 


STARBUCKS COFFEE, SENAYAN CITY GF 
STARBUCKS COFFEE, SENAYAN CITY LT. 2 
STARBUCKS COFFEE, SENAYAN CITY LT. 5 
URBAN KITCHEN, SENAYAN CITY LT. 5 


KOP 


FXL 


ITIAM, SENAYAN CITY LT. 5 


IFESTYLE X'NTER 


BLOEMING, FX LIFESTYLE X'NTER FB 
BENGAWAN SOLO, FX LIFESTYLE X'NTER FB 


YA 
FA 


UN KAYA TOAST, FX LIFESTYLE X'NTER FB 
BACK, FX LIFESTYLE ХМТЕВ FB 


SUKA SUKI, FX LIFESTYLE XNTER FB 
KENNY ROGERS, FX LIFESTYLE X'NTER F1 


THE 


COFFEE BEAN 8 TEA LEAF, FX LIFESTYLE X'NTER F1 


TA WAN, FX LIFESTYLE X'NTER F2 
KAFEIN, FX LIFESTYLE X'NTER F2 


TOR 
XLC 


THE 


ICO, FX LIFESTYLE F2 
ENTER, FX LIFESTYLE F2 


PLAZA SEMANGGI 


J. CO DONUTS, THE PLAZA SEMANGGI UG 
J. CO DONUTS, THE PLAZA SEMANGGI UG (Next To Bread 


Talk) 


XLC 


STARBUCKS COFFEE, THE PLAZA SEMANGGI UG 
BURGER KING, THE PLAZA SEMANGGI UG 


ENTER, THE PLAZA SEMANGGI LT. 1 


JEND. GATOT SUBROTO 


THE 
MAN 


COR 


CAFE OH LA LA, GD. MITRA LT. DASAR 
STARBUCKS COFFEE, WISMA MULIA UG 


COFFEE BEAN & TEA LEAF, WISMA MULIA UG 
СКОК PUTIH, WISMA MULIA GROUND FLOOR 


HR. RASUNA SAID | MEGA KUNINGAN 
STARBUCKS COFFEE, TEMPO SCAN TOWER BUILDING 
STARBUCKS COFFEE, ALLIANZ TOWER GF 


K & SCREW, MENARA KODEL GF 


STARBUCKS COFFEE, SETIABUDI BUILDING | GF 
TA WAN, SETIABUDI BUILDING 1 LT. 1 
KAFE PISA, SETIBUDI BUILDING | LT. 1 


АМО! 
PIZZ 


MALI, SETIBUDI BUILDING I LT. 1 
A E BIRRA, SETIABUDI BUILDING I LT. 1 


LA FORCA POOL & LOUNGE, SETIABUDI BUILDING I LT. 2 
STARBUCKS COFFEE, OAKWOOD RESIDENCES GF 
PENANG BISTRO, OAKWOOD RESIDENCES GF 


KUNI 


STARBUCKS, KUNINGAN CITY GF 


THE 


CAFE OH LA LA, KUNINGAN CITY GF 
DANTE, KUNINGAN CITY UG 
EXCELSO, KUNINGAN CITY UG 


INGAN CITY 


COFFEE BEAN AND TEA LEAF, KUNINGAN CITY GF 


BENGAWAN SOLO, KUNINGAN CITY UG 


KOTA KASABLANKA 


BURGER KING, KOTA KASABLANKA LG 

COLD STONE, KOTA KASABLANKA LG 
STARBUCKS COFFEE, KOTA KASABLANKA GF 
MUNCHIES, KOTA KASABLANKA GF 

J. CO DONUTS, KOTA KASABLANKA GF 


MIKA, KOTA KASABLANKA GF 
FISH & CO., KOTA KASABLANKA GF 
EXCELSO, KOTA KASABLANKA UG 


BLACK CANYON COFFEE, KOTA KASABLANKA UG 
BENGAWAN SOLO, KOTA KASABLANKA UG 
CAFE OH LA LA, KOTA KASABLANKA UG 


PEJATEN VILLAGE 


THE 


COFFEE BEAN & TEA LEAF, PEJATEN VILLAGE GF 


J.CO DONUTS, PEJATEN VILLAGE GF 


JEND. SUDIRMAN 


STARBUCKS COFFEE, BRI II BUILDING 


LON 
ОНА 


DON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS, WISMA 
RMALA SAK 


STARBUCKS COFFEE, GD. BURSA EFEK JAKARTA TOWER 1 


LOT 
BEE 
THE 


STARBUCKS CO 
STARBUCKS CO 
STARBUCKS CO 
STARBUCKS CO 


8, SCBD 8 KAV. 52 - 53 
R GARDEN, SCBD 8 KAV. 52 - 53 

FOUNDRY 8, SCBD LOT 8 

FEE, WISMA METROPOLITAN | 

FEE, WISMA BNI 46 KOTA BNI 

FEE, GRAHA NIAGA LOBBY LEVEL 

FEE, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE GF 


PACIFIC PLACE 
BENGAWAN SOLO, PACIFIC PLACE BASEMENT FLOOR 


SOU! 


R SALLY, PACIFIC PLACE BASEMENT FLOOR 


YA KUN KAYA TOAST, PACIFIC PLACE BASEMENT FLOOR 
THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, PACIFIC PLACE GF 
COFFEE CLUB, PACIFIC PLACE LT. 3 

STARBUCKS COFFEE, PACIFIC PLACE LT. 4 

AKSARA BOOKSTORE, PACIFIC PLACE LT. 4 

FISH & CO, PACIFIC PLACE LT. 4 


LIBERICA 


COFFEE, PACIFIC PLACE LT. 4 


KAFE BETAWI, PACIFIC PLACE LT. 4 
Q BOX CAFE, PACIFIC PLACE LT. 4 
URBAN KITCHEN, PACIFIC PLACE LT. 5 


CITY WALK SUDIRMAN 


STARBUCKS COFFEE, CITY WALK SUDIRMAN GF 
J.CO DONUTS, CITY WALK SUDIRMAN GF 
BENGAWAN SOLO, CITY WALK SUDIRMAN GF 


BURGER 
FASHION 
WARUNG 


JAKARTA PUSAT 


KING, CITY WALK SUDIRMAN GF 
PASTA, CITY WALK SUDIRMAN LT. 1 
ITA, CITY WALK SUDIRMAN LT. 1 


MH. THAMRIN | SARINAH | MENTENG 


STARBUCKS СО! 


CAFE OH 
MUSIK +, 


FFEE, SKYLINE BUILDING LG 
LALA, SKYLINE BUILDING LG 
GD. SARINAH LT. 1 


AFTERHOUR, GD. SARINAH LT. 2 


HARD КО! 
EE NINE 


PLAZA INI 
RED TOM 


SUSHI TE 


Es] 


SPYK 
BURGER 


LOUVER) 


RON'S LAI 


GRAND INDONESIA 
STARBUCKS COFFEE, GRAND INDONESIA LG 


OPITIAM, GRAND INDONESIA LG 
SOUR SALLY, GRAND INDONESIA LG 
FISH & CO., GRAND INDONESIA LG 
ENNY ROGERS, GRAND INDONESIA LG 

AFE BETAWI, GRAND INDONESIA LG 

STARBUCKS COFFEE, GRAND INDONESIA GF 

POKE SUSHI, GRAND INDONESIA LT. 3 (INSIDE FOOD 


CK FM JAKARTA, GD. SARINAH LT. 8 
, GD. INDOSURYA PLAZA 


STARBUCKS COFFEE, MENARA THAMRIN 

AFE PISA, GEREJA THERESIA NO. 1 MENTENG 

J. CO DONUTS, MENTENG CENTRAL GF 

STARBUCKS COFFEE, HOTEL IBIS MENTENG 

HONGKONG CAFE, JL. SUNDA NO. 5 

PENANG BISTRO, JL.KEBON SIRIH RAYA NO. 59 ZV 

RAGA STUDIO, JL. RP. SOEROSO NO. 32 LT. 1 

MELLY'S GARDEN BAR, JL. KEBON SIRIH TIMUR NO. 37 - 39 


DONESIA 
АТО, PLAZA INDONESIA LT. BASEMENT 


FAT BURGER, PLAZA INDONESIA LT. BASEMENT 
SAINT CINNAMON, PLAZA INDONESIA LT. BASEMENT 


|, PLAZA INDONESIA LT. 1 


STARBUCKS COFFEE, PLAZA INDONESIA LT. 1 
HE COFFEE BEAN & TEA LEAF, PLAZA INDONESIA LT. 1 


REME, GRAND INDONESIA LG 
KING, GRAND INDONESIA LG 


DAISHO, GRAND INDONESIA LT. 3 (INSIDE FOOD LOUVER) 
STARBUCKS COFFEE, GRAND INDONESIA LT. 3 (EAST MALL) 
SMOOCH, GRAND INDONESIA LT. 3A 

EXCELSO, GRAND INDONESIA LT. 3A 

HAAGEN DAZS, GRAND INDONESIA LT. 3A 

SMAYA CATERING САРО, GRAND INDONESIA LT. 5 


BORATORY, GRAND INDONESIA LT. 5 


HAUDY HELLO HOLA HEYHO, GRAND INDONESIA LT. 5 


JAKARTA BARAT 


MAL ТАМ, 


IAN ANGGREK 


STARBUCKS COFFEE, MAL TAMAN ANGGREK GF 
J. CO DONUTS, MAL TAMAN ANGGREK GF 
THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, MAL TAMAN ANGGREK UG 


MUSIK +, 


MAL TAMAN ANGGREK LT. 3 


SHARE TEA, MAL TAMAN ANGGREK LT. 3 
SOUR SALLY, MAL TAMAN ANGGREK LT. 5 
KAFEIN, MAL TAMAN ANGGREK LT. 5 

FISH & CO., MAL TAMAN ANGGREK LT. 5 


CENTRAL PARK 
SOUR SALLY, CENTRAL PARK LG 


COLD STONE, CENTRAL PARK LG 


BASKIN & 


ROBIN, CENTRAL PARK LG 


J.CO DONUTS, CENTRAL PARK GF 
STARBUCKS COFFEE, CENTRAL PARK GF 
STARBUCKS COFFEE, CENTRAL PARK GF (Inside SOGO) 


EXCELSO, CENTRAL PARK G 
PIZZA E BIRRA, CENTRAL PA 
KITCHENETT, CENTRAL PARK GF 
HAAGEN DAZS, CENTRAL РА 


BASKIN & 
LIBERICA 


RK GF 


RK GF 
ROBIN, CENTRAL PARK GF 
, CENTRAL PARK GF TRIBECA 


DANTE, CENTRAL PARK GF TRIBECA 
VEGAS HOT DOG, CENTRAL PARK GF TRIBECA 
CELEBRITY FITNESS, CENTRAL PARK LT. 3 


JAKARTA UTARA 
MAL KELAPA GADING | LA PIAZZA 


GADING FOOD CITY, JL. BOULEVARD MAL KELAPA GADING 


J.CO DONUTS, MAL KELAPA GADING 2 GF 
DISCTARA, MAL KELAPA GADING 2 LT. 2 
EXCELSO, MAL KELAPA GADING 2 LT. 2 


COLD STONE, MAL KELAPA GADING 2 LT. 3 (Inside Food Hall) 
STARBUCKS COFFEE, MAL KELAPA GADING 3 LG 


MUSIK +, 


MAL KELAPA GADING 3 GF 


BAKERZIN, MAL KELAPA GADING 3 LT. 1 
IRWAN TEAM HAIR DESIGN, MAL KELAPA GADING 3 LT. 1 
DE EXCELSO, MAL KELAPA GADING 3 LT. 1 


BURGER 


HEAVENLY BLUSH, MAL KELAPA GADING 3 LT. 2 


ING, MAL KELAPA GADING 5 GF 


THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, MAL KELAPA GADING 2 GF 


OTHERS 
LOOP С 


OCIETY 


LONDON 


SERPONG 

SUMMARECON MAL SERPONG 1 
S 

5 


|, MAL KELAPA GADING 5 LT. 1 


ARBUCKS COFFEE, LA PIAZZA GF 
.CO DONUTS, LA PIAZZA GF 


LLY, LA PIAZZA GF 
Y FITNESS, LA PIAZZA LT. 1 


LACK CANYON COFFEE, LA PIAZZA LT. 1 


LOTHING. CO, JL. TEBET UTARA DALAM NO. 22 


WAREHOUSE, JL. TEBET UTARA DALAM NO. 23 


B 
NOIN BRAND, JL. TEBET UTARA DALAM NO. 13 
S 
E 


VER GREEN SALON, JL. TEBET TIMUR DALAM КО. 25 
LA MUSICA, JL. TEBET RAYA (SUSHI MIYABI) LT. 3 
DR. TITI MOERTOLO, JL. BENDUNGAN JATI LUHUR NO. 76 


SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS, SUDIRMAN PARK 


ARBUCKS COFFEE, GF 


ECRET RECIPE, GF 


J.CO DONUTS, GF 
THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, GF 
SOUR SALLY, LT. 2 


SUMMARECON MAL SERPONG 2 
BENGAWAN SOLO, GF 

J.CO DONUTS, GF 

HAAGEN DAZS ,GF 

EXCELSO, GF 

KENNY ROGERS, GF 

FISH & CO., GF 

POKE SUSHI, LT. 1 


MALL @ ALAM SUTERA 

STARBUCKS COFFEE, MALL @ ALAM SUTERA GF 
J.CO DONUTS, MALL @ ALAM SUTERA GF 

BLACK CANYON COFFEE, MALL @ ALAM SUTERA GF 
EXELCO, MALL @ ALAM SUTERA UG 


BANDUNG 

CIHAMPELAS WALK 

STARBUCKS COFFEE , CIHAMPELAS WALK GF 

J.CO DONUTS, CIHAMPELAS WALK GF 

J.CO DONUTS, CIHAMPELAS WALK GF (In Front of Stabucks Coffee) 
THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, CIHAMPELAS WALK (Ciwalk Extention) 


PARIS VAN JAVA 

SOUR SALLY, PARIS VAN JAVA GF 

SUSHI GROVE, PARIS VAN JAVA GF 

PIZZA E BIRRA, PARIS VAN JAVA GF 
AZZURA, PARIS VAN JAVA GF 

RED BEAN, PARIS VAN JAVA GF 

J.CO DONUTS, PARIS VAN JAVA GF 

CAFE HALAMAN, PARIS VAN JAVA GF 
STARBUCKS COFFEE, PARIS VAN JAVA GF 
BLACK CANYON COFFEE, PARIS VAN JAVA GF 
SIXTEEN D SCALE, PARIS VAN JAVA GF 
DOMINOS, PARIS VAN JAVA GF 

CELEBRITY FITNESS, PARIS VAN JAVA LT. 1 


OTHERS 

UNKL347, JL. TRUNOJOYONO. 4 

GUMMO, JL. GEUSAN ULUN (SULTAN AGUNG) 

D'LOOPS, JL. GEUSAN ULUN NO. 1 

OUVAL RESEARCH, JL. GEUSAN ULUN (SULTAN AGUNG) 
OZ RADIO BANDUNG, JL. SETRASARI II NO. 14 BANDUNG 
MAJA HOUSE, JL, SERSAN BAJURI NO. 72 

VANILLA, JL. CIMANUK NO. 11 
HE HARTWOOD, JL. CIMANUK NO. 12 
HARD ROCK FM BANDUNG, JL. SULANJANA NO. 15 
SUIS BUTCHER, JL. R.E. MARTADINATA NO. 201 
ROEMAH KEBOEN, JL. R.E. MARTADINATA NO. 156 
WARUNG PASTA, JL. GANESHA NO. 4 
CAFE HALAMAN, JL. TAMANSARI NO. 92 

LISUNG RESTO, BUKIT PAKAR TIMUR NO. 111 

OPI IRENG, BUKIT PAKAR TIMUR CIBURIAL NO. 1 
FASHION PASTA, JL. RESORT DAGO PAKAR NO. 18A 
CONGO, JL. RANCAKENDAL LUHUR NO. 8 

ROGER'S SALON, JL. IR. H. JUANDA NO. 97 

FABRIK, JL. R.E. MARTADINATA NO. 107 
WIDELY PROJECT, JL. R.E. MARTADINATA NO. 107 
ROCCA, JL. PROGO NO. 16 
INERUKU, JL. HEGARMANAH 52 
BOTTLES INC.JL. ARIA JIPANG NO. 1-3 
SOCIETY COFFEE, JL. TRUNOJOYO NO. 8 
MISCHIEF DENIM, JL. TRUNOJOYO NO. 8 


FORMULIR 
BERLANGGANAN 


DATA PRIBAD 
Nama Н 
Tanggal Lahir 


e-mail 
Jenis Kelamin : | Pria LI Wanita 
Majalah dikirim ke alamat: Г Rumah О Kantor 


KANTOR" 

Nama Perusahaan : 
Alamat 

Kode Pos 

Telepon 


RUMAH“ 


Alamat 
Kode Pos 
Telepon 


Saya ingin berlangganan selama: 


LI 6 bulan, 12 edisi Rp 100.000 LI 1 tahun, 24 edisi Rp 200.000 


Harga ini adalah untuk biava pengiriman dan hanva berlaku untuk wilavah 
Jakarta. Silahkan hubungi kami untuk pengiriman luar Jakarta. Transfer biava 
langganan ke account bank kami dengan detail sebagai berikut: 

C/O PT. NATA SARANA ADHIKA CIPTA, 

BANK MANDIRI CABANG CIKINI A/C NO: 123-0002075838 


Kirimkan atau fax bukti transfer beserta formulir 
berlangganan vang sudah diisi ke: 
PT. NATA SARANA ADHIKA CIPTA, JI. RP. Soeroso No. 
32, Lt. 2, Jakarta 10330, Telp. 021-3101677, 021-392 
4278, Fax: 021-310 6657, email: info@freemagz.com 


~ 


€ 
т. me 
“ “- e us 


` % 


Dreamers Market Halloween Іп Town 
31 Oktober – o2 November 2014 (8 Gandaria City, Jakarta Selatan 


Ada acara seru lainnya nih pas perayaan Halloween kemarin. Keriaan acara 
Dreamers Market Halloween In Town yang diadakan selama tiga hari berturut- 


1 turut ini semakin menyemarakkan perayaan Halloween. Acaranya pun bervariasi 


dan seru-seru, mulai dari pesta kostum, food market, sampai acara gathering 
bersama para fanbase. Di hari pertama, acara dibuka dengan tema Halloween 
Party bersama para artis dan fashion blogger ternama. Mereka tampil totalitas 
dalam mengenakan kostum kesukaan masing-masing khusus untuk mengikuti 
ajang Costume Party Competition. Tak hanya fashion blogger, beauty blogger 
juga turut diundang untuk memeriahkan acara karena adanya Make Up 
Character with Beauty Blogger. Asiknya lagi, pengunjung yang hadir jadi punya 
kesempatan untuk belajar memakai make-up dengan tema Halloween ini. 
Keesokan harinya, giliran para fanbase dari beberapa seleb untuk memeriahkan 
acara sekaligus merekatkan hubungan antar fanbase, seperti fanbase-nya One 
Direction, Justin Bieber, dan Katy Perry. Nah, tentunya perayaan Halloween 
akan terasa kurang lengkap jika tidak menonton horror movie, kan? Yup. Buat 
memanaskan euphoria, Dreamers juga mengajak pengunjung yang hadir untuk 
menonton film horror box office bersama Cinemags. Baru keesokan harinya, 
tepatnya di hari terakhir, waktunya para fanbase Korea seperti Suju, SNSD, 
EXO, JYP Nation, dan Running Man untuk tampil, lalu yang terakhir giliran Food 
Blogger beraksi. Banyak makanan dari food truck yang enak-enak dan banyak 


| hadiah juga disini! Can't wait for the next Halloween! 


Launching Album “Playlist” By Winky Wiryawan 
29 Oktober 2014 @ Level Il The Foundry No. 8 


Tak terasa 20 tahun sudah Winky Wiryawan berkarya, dan sekaligus untuk 
menandai eksistensinya dalam dunia disc jockey. Dua decade menjalani karir, 
Winky kini memutuskan untuk merilis debut albumnya yang berjudul PLAYLIST. 
Hari Rabu (29/10) lalu, tepatnya di Level Il The Foundry No. 8, Winky sukses 
meluncurkan album barunya tersebut sekaligus memperkenalkan musik- 
musik yang dihadirkan. PLAYLIST berisi dua kompilasi CD sebagai simbol dua 
dekade karir musik Winky Wiryawan. Pada CD pertama, Winky sengaja ingin 
menunjukkan bagaimana keahlian dan perkembangan musikalitas dirinya di 
dunia musik elektronik, seperti adanya kombinasi sinkupasi, melodi, acid dan 
electro dengan sentuhan trap yang menghasilkan sensasi bunyi yang kohesif. 
Sedangkan pada CD keduanya, ada banyak kejutan disini. Jika kita biasa 
mengenal jenis musik Winky yang dekat dengan dunia EDM, pada CD kedua ini 
Winky berkolaborasi dengan beberapa musisi seperti Tatisboom dengan musik 
Hip Hop, ada pula versi akustik dari Audrey Singgih, dan masih banyak lagi. 
Penasaran jadinya seperti apa? Mulai hunting album PLAYLIST ini di toko musik 
terdekat, iTunes store, atau di Guvera. 


Repulsion Halloween Party 
31 Oktober 2014 @Lobbyn Fave Hotel Kemang 


Begitu banyak party yang diadakan oleh sebagian club di Jakarta, untuk 
menyambut datangnya Halloween. Daan hampir semua club berlomba-lomba 
mengadakan best dress event di malam Halloween. Dan event di Lobbyn ini 
tidak kalah meriahnya dari party yang lain. Berlokasi di roof top dengan view 
kolam renang, membuat suasana party ini sangat berbeda. DJ-DJ yang bermain 
pada malam itu antara lain adalah Franker-Z, Weekend Ghost, Aldiano dan masih 
banyak lagi. Malam itu crowd sangatlah ramai, baik mereka yang memakai 
kostum ataupun yang tidak, mereka berbaur bersama sambil berjoget bersama 
dalam irama lagu yang dimainkan oleh sang DJ. Semakin malam semakin banyak 
crowd yang berdatangan dan dance floor semakin penuh sesak oleh orang-orang 
yang memakai kostum Halloween. Sampai menjelang pagi pun crowd masih 
banyak bertahan di dance floor merayakan hari paling seram di dunia ini. 


Teks: Jacquiline, Raisha, Chandra, RobbyMbot | Foto: Amien, RobbvMbot, Chandra 


Cleo Fashion Awards 


Cleo Fashion Awards a 


Jakarta Fashion Week 2015 
@Senayan City 1-7 November 2014 


Jakarta Fashion Week, pekan mode tahunan yang paling berpengaruh di Asia 
Tenggara khususnya di Indonesia ini kembali diadakan. Dengan membawa sederetan 
nama designer berkualitas Indonesia, JFW memberikan serangkaian acara menarik 
selama satu minggu penuh, dimulai dari tanggal 1-7 November 2014 lalu di Senayan 
City Mall, Jakarta Selatan. 


Grazia Glitz Glam 


Majalah Grazia Indonesia kembali membuat event Jakarta Fashion Week tahun ini 
tampak semakin berbeda. Seperti di tahun sebelumnya, team Grazia mengajak 
beberapa desainer muda Indonesia berkolaborasi dengan celebrities lokal untuk 
membuat koleksi khusus JFW 2015 dengan mengusung tema Grazia Glitz Glam tahun 
2015, yaitu #satubumi. 


Tahun ini, desainer dan celebrities yang berhasil meramaikan Grazia Glitz Glam 
di antaranya adalah, Iwet Ramadhan & penyanyi berbakat Andien Aisyah yang 
membawa batik khas Masura yang ceria dan kontemporer. Pevita Pearce & Afgan 
yang mengambil tema monokromatik tetapi dengan desain ready to wear yang 
dapat digunakan untuk laki-laki maupun perempuan dengan menggunakan material 
yang ramah lingkungan. Sedangkan Daniel Mananta & Nowela, pemenang ajang 
menyanyi di Indonesia, mengambil tema Industrial Greenesia yang merupakan hasil 
inspirasi dari penggundulan hutan di Kalimantan. Acara ditutup dengan kolaborasi 
manis dari Olivia Jensen & Acha Septriasa yang mengambil tema Langit Bumi dengan 
koleksi desain yang feminin. 


\ Ж Mi f й. | 
mH ur TIT 


Movie Premiere Concert Mantan Terindah 
05 November 2024 (3 Djakarta XXI, Jakarta Pusat. 


Setiap orang pasti memiliki kisah tersendiri tentang mantan. Enggak cuma 
mantan kekasih, bisa saja mantan sahabat, mantan jabatan, danlain-lain. Masing- 
masing juga pasti memiliki momen indah di dalamnya. Berkaitan dengan tema 
tersebut, Berlian Entertainment dan Keana Production kali ini merilis sebuah 
film karya sutradara Farishad Latjuba yang berjudul "Mantan Terindah". Film 
yang didukung juga oleh Sunsilk ini langsung diputar serempak di seluruh biokop 
Indonesia sehari setelah acara Movie Premiere Mantan Terindah (6 November 
2014). Seperti namanya yang sudah tidak asing di telinga, film ini terinpirasi dari 
lagu karya Yovie Widianto berjudul "Mantan Terindah" yang sukses membuat 
masyarakat bergalau ria dengan lirik dan instrumennya. Selain itu, konsep acara 
saat Movie Premiere Concert Mantan Terindah ini pun cukup unik dan mewah, 
yaitu adanya sebuah perpaduan antara film, musik, dan pertunjukan. Di awal 
acara, konser dibuka dengan hair show Sunsilk dari para model, lalu dilanjutkan 
dengan prolog oleh beberapa cast, dan penampilan musik dari Andien, Karina 
Salim, dan Edward Akbar, baru setelah itu pertunjukan film dimulai. That was a 
great show, and of course a great movie too! (Foto: Dok. Mantan Terindah 


Grazia Glitz Glam 


қ 
Dewi Fashion Knights 4 


Сіео Fashion Awards 


Untuk kesekian kalinya Cleo Fashion Awards, event khusus dari majalah Cleo 
Indonesia diadakan dan kembali menjadi pusat perhatian. Di tahun ketujuh ini, Cleo 
Fashion Awards tidak hanya memperkenalkan nama-nama desainer muda Indonesia, 
tetapi juga memberikan penghargaan bagi beberapa retail brand melalui event-nya, 
Cleo Best of Fashion. 


Untuk kategori Most Innovative Local Brand, yang berhasil menduduki kursi nominasi 
adalah Argyle & Oxford, Avanava, Nez by Soraya dan I.K.Y.K. Yang pada akhirnya juri 
memutuskan Argyle & Oxford sebagai pemenang di tahun ini. Sedangkan untuk 
kategori Most Promising Accessories Brand, para finalisnya adalah From Tiny Island, 
KLAR, dan MNO.logie, yang dimenangkan oleh From Tiny Island. 


Dewi Fashion Knights 


Closing ceremony Jakarta Fashion Week 2015 belum lengkap tanpa hadirnya Dewi 
Fashion Knights dari majalah Dewi. Dengan membawa 5 nama desainer muda 
ternama Indonesia, seperti Sapto Djojokartiko, Priyo Oktaviano, Nur Zahra, Vinora 
Ng & Auguste Soesastro, ‘A Journey To The World’ tema DFK tahun ini tampil berbeda. 


Seperti para petualang yang baru saja pulang dari penjelajahan terhebat mereka, 
kelima desainer memberikan cerita yang berbeda. Auguste Soesastro dengan cerita 


Dewi Fashion Knights 


4 


tentang kedigdayaan рага Tsar Rusia , Sapto Djojokartiko dengan berbagai misteri | 


yang melingkupi hidup Mata Hari, perempuan paling kontroversial sepanjang 
abad ke-20 an, Nur Zahra tentang kekagumannya рада corak Indian Navajo, Priyo 
Oktaviano yang terpesona dengan keindahan benua Afrika yang penuh warna, dan 
Vinora Ng yang tidak bisa beranjak dari warna monokromatis dari belahan bumi 
paling Utara dan Selatan, Arktik dan Antartika. (Photo: Doc. JFW) 


Jakarta Halloween Festival 
31 Oktober 2014 - 2 November 2014 @Taman Krida Loka 1 Senayan 


For some people, fear is fun. Malam itu Taman Krida Loka disulap 
sedemikian rupa menjadi dua bagian dunia yang berbeda. Anda bisa 
menguji keberanian Anda di Japanese Maze or Haunted House yang sukses 
membuat mereka yang keluar dari wahana tersebut mengumpat sambil 
terlihat letih usai berlari. Suasana mencekam dengan lampu temaran 
serta hiasan labu atau cemetery dengan props yang dibuat seakan 
nyata, nampaknya menjadi salah satu photo spot favorit pengunjung 
yang datang. Belum lagi, pada zona “Be Tricked” ini, pengunjung juga 
ditemani dengan zombie or "walkers" yang berkeliaran di sekitar. Kurang 
berani menghadapi ketakutan di wahana-wahana yang ada, beberapa 
pengunjung tampak getir menyaksikan film-film horror yang diputar 
di outdoor cimema atau memenuhi booth tarot reading. Tidak jarang 
pengunjung yang datang tampil dengan kostum Halloween mereka 
yang unik dan membuta suasana semakin meriah. Merasa butuh dunia 
yang lebih aman? Beranjaklah ke zona “Get Treated” or you can say it as а 
safety zone that kind of thing. Why? Karena selain terbebas dari ancaman 
zombie, Anda bebas menikmati berbagai pilihan kuliner mulai dari 
minuman segar, camilan, hingga beberapa makanan berat yang nikmat! 


ON THE SPOT 


GLAM AND GLAZE 
@DRAGONFLY 
25 OKTOBER 2014 


HALLOWEEN PARTY 
@LOBBYN FAVE HOTEL 
KEMANG 31 OKTOBER 2014 


TOYS STORY ISSUE 


PRO VO QUE WITH SANDRO 
SILVA @IMMIGRANT 
10 OKTOBER 2014 


HEINEKEN OPEN UP YOUR 
CITY @DELA ROSSA 
31 OKTOBER 2014 


19 NOVEMBER 2014 


ЕНІ 19.12.14 v 


SUPPORTED BY: | [m] [=] 


Jl. Serpong Raya КМ 7 No. 76 Neglasari [а] | GUINNESS 


Tangerang - BSD - МАОЕ ОЕ МОКЕ 


FIND OUT ! 


The GUINNESS and MADE OF MORE words, the Harp device and associated logos are trade marks. © Guinness & Co 2014. Enjoy Guinness Responsibly. www.DRINKIQ.com 
Wanita hamil, bukan peminum atau mereka yang berusia dibawah 21 tahun tidak disarankan mengkonsumsi. www.guinness.com 


ON THE SPOT 


JAKARTA HALLOWEEN 
FESTIVAL @TAMAN KRIDA 
LOKA SENAYAN 31 OKTOBER 
- 2 NOVEMBER 2014 


BIGBANG F&B PARTY 
2014 @MUSRO CLUB 
2 NOVEMBER 2014 


UBER DAMN AGE 
@SAFE HOUSE 
8 NOVEMBER 2014 


LAUNCHING PARTY 
CLEAR @EMPIRICA 
13 NOVEMBER 2014 


m TOYS STORY ISSUE 


19 NOVEMBER 2014 


Keterangan: BO = Bimbingan Orangtua SU = Semua Umur 


IND 


ро) 


NESIA 


ANO. 
770). 


JADWAL ACARA 
DESEMBER 2014 


INDONESIA TIMUR 


SABTU Hello Indonesia: Bayu Risa, SABTU  Hahae Community featuring 
Lala Suwages, & JFlow & Angel Pieters 
Matthew Sayersz ! | 


Pukul 15.00 WIB (ВО) 
Pukul 1500 WIB (BO) 
MINGGU Visinema Pictures MINGGU  Dodid Wijanarko 8 Friend's 
Pukul 1500 WIB (SU) ive | 
Pukul 15.00 WIB (BO) 
SABTU Yayasan Swargaloka SABTU Teater Koma 
Pukul 15.00 WIB (B0) Pukul 15.00 WIB (B0) 
MINGGU Tompi MINGGU The Nelwans 
Pukul 15.00 WIB (BO) | | | 
Pukul 15.00 WIB (SU) 


Grand Indonesia - West Mall К. 8 (di samping Blitz Megaplex) 
JI. MH Thamrin no. 1, Jakarta 

Telp.: (021) 235 80 701, Fax: (021) 235 80 651 

Email: kontak @indonesiakaya.com 


Bakti Budaya 


DJARUM 


www.indonesiakaya.com f Indonesia Kaya 13 (? IndonesiaKaya "M. @indonesia_kaya 


Ww) 
Pa v^ Aa 
Б" 


А 
A 


BEST 
21pm onwards 


E м 


An 14” » DANCE 
pos Т уз ЕН Y COMPETITION 
A ^B | [4 2 at Ring O area 
ew EY ; AS Nl YB 4 November,29 
FOOD TRUCKS. «ы Ж Ж Ро ча 
URBAN MARKET ANDIEN & NAIF SHOPPING 
RACE CONTEST 
| ¥ EAT PLAY SHOPSWIN at LOKA - Ring O area 
| PRIZE DRAWING November 29 
November 29 | 7 pm onwards 10 am onwards 


at Ring O area 


TRICK ART SIMPLYFRESH .FUNBINGO EATING 


EXHIBITION LIVE PERFORMANCE VAGANZA аи 
at The Plaza area at Ring O area at Ring O area at king, © area 
ki November 29 - 30 


STREET MAGICIAN К 5.30 pm onwards 


at The Plaza area 


дан 5312-2525 > 

(021) 9555-0087 ж 52 ж 

ЭР eflavorbliss Е: flavor bliss 0 flavor wc 
www.theflavorbliss.com Alam oe Sutera 


Supported by : 
RAP " Ea" star: KI Rarer MIET Organized by : 


ro : - frasnanga.com telaus SENSES | B CHANNEL Жак 
Gteen Ta ZOOM DOPE FIMELACOM “9@ e 


